Prolog 


"Manda, bangun ntar lo ke sekolah nya telat gue gak mau 
nebengin." Teriak Tegar dari bawah. 


Gadis manis berambut ikal itu masih setia bergelut dengan 
kasur kesayangannya itu. 


Tok tok tok 


"Ayo Man bangun gue hitung sampe sepuluh belum bangun 
juga gue abisin duit jajan lo." 


Mendengar itu sontak Manda langsung membuka pintu 
kamarnya. 


Cklek.. 


"Elahh, lo mah pake ngancem duit jajan gue Mulu ah bang, 
Gak asik lo ahh." Gerutu Manda yg masih menggunakan 
piyama kesayangan berwarna putih nya itu. 


"Nahh, bangun juga lo. Udah cepetan sepuluh menit mandi, 
turun kebawah sarapan sama-sama, gak pake lama ya bau." 
Ucap Tegar sambil mencubit gemas hidung adik perempuan 
satu-satunya nya itu. 


"Iya iyaa. Sana gue mau siap-siap dulu." balas nya sambil 
mendorong punggung Tegar agar keluar dari kamarnya. 


“2 WELCOME TO FIRST STORY“ 


01 


Bismillahirrahmanirrahim 
Happy reading dear 


Setelah merasa penampilannya rapi. Manda bergegas turun 
untuk sarapan bersama keluarganya. 


Sampai dibawah, Manda langsung duduk di kursinya dan 
langsung melahap habis nasi goreng buatan bik sum tanpa 
bersuara. 


"Widihh dah berapa lama gak dikasi makan Lo?." Komentar 
tegar. 


"Apasi sewot banget lo ama gue!." Geramnya. 


"Tegar, Manda ngomong yang sopan kalo lagi dirumah." 
Tegur Reyna. 


"Hehe maaf mah. Bang Tegar duluan kok, Manda mah ngikut 
aja." Jawabnya sambil menunjukkan cengiran khasnya. 


"Eh. Jangan ngajak ribut pagi-pagi gini lo ya!" 
Sahut Tegar tak terima namanya dijual buat kesalahan. 


Baru saja Manda ingin menyahut Reyna sudah lebih dulu 
melototi anak-anak nya itu. 


"Cepetan makannya ntar telat. Manda juga kan hari pertama 
masuk sekolah tuh, gak lucu kalo hari pertama telat." 
Cerocos Reyna yang sudah pusing mendengarkan 
perdebatan seperti ini pada pagi-pagi. 


"Iya mah Manda udah abis kok. Tuh si Abang lelet." Ucap 
Manda 


"Sabar nyet ini udah nih udahh!." Ucapnya sedikit ngegas. 


"Udah jangan diterusin debatnya. Berangkat gih!" Potong 
Reyna 


"Yaudah mah, Tegar pamit kesekolah dulu ya. 
Assalamualaikum." 


"Manda juga pamit ya mah. Assalamualaikum." Pamit 
keduanya 


"Yaudah hati-hati ya. Tegar jangan ngebut-ngebut. 
Walaikumssalam." Pesannya. 


Mereka sekolah di SMA Geumdo. SMA impian para ciwi-ciwi 
bisa bebas mandangin cogan tanpa bayar. 


Manda dan Tegar kesekolah menggunakan Sepeda motor. 
Diatas motor tidak ada yang bersuara sampai diparkiran 
baru bersuara. 


"Bang anterin gue ke kelas ya ya ya ya" bujuk nya sambil 
mengeluarkan puppy eyes andalannya. 


"Jangan sok imut lo di depan gue. Bukan nya imut malah 
kayak kekeyi." Ucapnya 


"Ih ngeselin. Gue aduin mamah nih, biar duit jajan lo 
dikurangin. Mau?!" Ancamnya. 


"Jangan dong cantik imut manis ihh gemes gue. Yaudah ayo 
gue anterin sampe pintu neraka." Balasnya jengkel sambil 
memperlihatkan senyuman paksanya. 


Manda dan Tegar berjalan menuju kelas X IPS 2 dimana 
kelas Manda berada. 


Tegar yang merasa tugasnya sudah selesai pergi 
meninggalkan Manda sendirian di depan kelasnya 


"Yaudah gue ke kelas dulu ya nyet". 

"Okeoke ntar kalo jatuh bangun sendiri ya, Lo kan jomblo." 
"Sa ae lo Kingkong." Balas Tegar 

Manda hanya menyahuti dengan cengiran khasnya. 
Manda memberanikan diri mengetuk pintu kelasnya. 

Tok tok tok. 


"Permisi, Assalamualaikum buk. Saya Amanda Gardenia 
murid dikelas ini yang gak ikut MPLS kemarin buk." Ucapnya 
sedikit grogi karna seisi kelas sedang memandanginya. 


" Walaikumssalam ohh Amanda. Ya sudah nama saya 
Jasmainar, panggil saja buk jas" ucapnya memperkenalkan 
diri. 


"Oke baiklah perkenalkan nama gue Amanda Gardenia, 
panggil Manda aja cukup jangan pake tambah-tambah lagi. 
Semoga kalian bisa Terbiasa sama sikap gue ya. Love all." 
Ucapnya sedikit SKSD. 


"Baiklah Manda kamu duduk disamping Refi ya jangan di 
pelaminan, masih bocil soalnya" 


"Refi angkat kakinya nak". Sambungnya sembari terkekeh 
garing 


"Untung guru". gumam Refi sangat pelan. 


Manda yang melihat Refi menggerutu pelan. Sudah 
menduga kalau dia yang disebutkan oleh buk jas tadi. 


"Sini Man". Akhirnya Refi bersuara. 


Manda bergegas menuju kursinya dan juga duduk 
disamping Refi. 


"Kenalin gue Refi gracelle Anastasya, panggil aja Refi". 
Semangat Refi sambil menjulurkan tangannya. 


"Eh. Iya kenalin gue juga ya Manda". Balasnya sambil 
menyambut uluran tangan Refi. 


"Oke mari kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini". Ucap 
Jasmainar. 


Setelah beberapa jam berlalu kini waktunya istirahat. 


Manda sedang merapikan alat tulisnya merasa terganggu 
oleh tatapan dua orang didepannya. 


"Man. Kenalin gue Aisyah Floryn Azalea, panggil aja Ais". 


"Kenalin juga gue Revia Amaranth Daisy, panggil aja Revia". 
Ucap keduanya sambil menjulurkan tangannya. 


Manda dengan senang hati membalas jabatan tangan 
keduanya. 


"Gue Manda salam kenal ya". 

"Yaudah yuk ngantin Kita dah laper nih gue kasian ni badan 
udah kurus, kurang makan, kurang kasih sayang pula". Ucap 
Revia 


"Eh Dugong malah curhat lo!". Geram Ais sambil menoyor 
kepala Revia 


Sedangkan Manda dan Refi cekikikan sembari 
memperhatikan Ais dan Revia yang sedang adu mulut. 


"Udah yok Man kita duluan aja. Ntar kalo nunggu nih Mak- 
Mak selesai debat bisa-bisa kantinnya dihabisin ama 
makhluk lainnya yang kelaparan juga". Ucap Refi sambil 
berbisik. 


"Hahaha yaudah yok kabur". Balas Manda sambil cekikikan. 


Diam-diam Manda dan Refi keluar kelas. Sedangkan Ais dan 
Revia masih adu mulut. 


Akan tetapi langkah keduanya terhadang oleh tiga orang 
cowok. Wajah masing-masing dari mereka bisa dibilang 
tampan. Manda dan Refi masih melamun memandangi tiga 
cowok di depannya ini dengan pandangan bingung. 


Buat yang udah baca makasi banyakk 
Lopp banyak 
Stay safe yaa 


02 


Hai hai gimana kabarnya? 

Semoga sehat selalu ya 

Janlup vote and komen disetiap paragrafnya yaa-! 
Happy reading dearr 


Lamunan keduanya terhenti ketika mendapatkan teriakan 
serta tepukan dibahu mereka. 


"Man, Fii main tinggalin aja. Tungguin dong!" Kesal Revia. 


"Siapa suruh ribut. Yaudah kita tinggalin aja bener gak 
Man?" Sahut Refi cepat. 


"Iya, kalian kapan selesainya kalo ditungguin" balas Manda 
tak mau kalah. 


"Yaudah maaf. Btw ini siapa?" Ucap Ais sambil menyorot tiga 
cowok didepan mereka dengan ekor matanya. 


"Kenalin gue Zacky Devano Ganendra. Panggil aja Zacky" 


"Kenalin gue Ghifari al-ikhsan. Panggil aja Ghifa mau 
manggil sayang juga gak papa" disertai cengirannya. 


"Gue Dika Stevano Alexander. Panggil aja Dika". 

"Kenalin gue Manda, ini Refi yang disamping Refi Ais, 
disebelah kanan gue Revia. Salken ya Zacky, Dika, sayang" 
sahut Manda disertai cengiran centilnya. 


"Yeuu Man Ghifa lo ladenin buaya buntung tuhh" ejek Dika 
sewot. 


Sementara itu tidak ada yang menyadari kalau sedari tadi 
Zacky memandang Refi lekat. 


Yang pertama kali melihat itu Ais. Ais terkikik geli melihat 
pemandangan yang begitu. 


"Ekhem. Udah ky jangan gitu banget ih liatin anak gadis 
orang. Suka ya Ky? Pepet selagi jomblo" tegur Ais heboh, 
mengundang Revia untuk berteriak tak kalah heboh juga. 


"Aduhh gue mencium bau bau Refi gak jomblo lagi nihh" 
hebohnya 


Sementara Refi hanya menunduk malu. Manda yang ada 
disamping Refi menyenggol sedikit lengan Refi sambil 
berbisik. 


"Gimana fi? Mau? Lumayan ga jomblo lagi lo" ucap Manda 
sambil tersenyum jahil. 


"Apaan sih kalian ngambek nih gue!" Ancamnya. 


Sementara Zacky hanya tersenyum gemas melihat Refi yang 
sedang malu-malu itu. 


'Gemesin banget sih' ucap Zacky dalam hati 


Akhirnya Dika memecahkan kecanggungan antara Refi dan 
Zacky. 


"Udah kalian jangan digodain mulu. Mending ngantin laper 
nih gue". 


Ghifa menoyor kepala Dika. "Eh gangguin banget tu perut 
lo, potong aja potong!" Ucapnya sedikit ngegas. 


"Yaudah ayo ke kantin, gue yang traktir deh" ajak Zacky. 
Agar keributan gak sampe tahun depan berlangsungnya. 


“Author lebay mode on 


Mereka beriringan ke kantin sambil bercanda gurau. Orang- 
orang yang berada di koridor memandang iri kepada ke 
empat cewek yang sedang dikelilingi cogan. 


Sesampainya di kantin mereka mengambil meja yang ada di 
pojok. Kebetulan sekali meja disana memiliki delapan Kursi 
dan tersisa dua kursi. 


Readers: Gini nih kalo waktu sekolah belajar MTK nya bolos 
Mulu nih 

Author. Bukan bolos sayang, emang pada dasarnya otak 
akunya gak mau nerima tu pelajaran MTK. 


Back to topik! 


Mereka duduk di masing-masing kursi yang ada dipojok 
kantin. Dika yang memang sudah kelaparan mulai kode- 
kodean dengan Zacky. 


"Yaudah kalian mau pesan apa?" Akhirnya Zacky 
mengeluarkan suara. 


"Gue ngikut aja dehh" ucap Ais 
"Iya gue juga samain aja" sahut Ghifa 
"Refi lo mau apa fi?" Tanya Zacky 


Refi yang sedang asik dengan ponselnya tersentak kaget. 
"Hah? Gue?" Ucapnya terkejut. 


"Iya lo Refi kan?" Gemas Zacky 


"Gue mau Mie ayam aja deh sama minumnya es teh aja" 
cengir Refi. 


"Yaudah kalian mau Mie ayam kan?". "Ayo dik temenin gue 
pesenin makanan ama minumannya kan tadi lo yang 
kelaparan" ajak Zacky sembari menarik tangan dika kasar. 


Dika hanya mengikuti langkah Zacky dengan malas. 
Sementara yang lain cekikikan melihat Dika. 


Beberapa menit kemudian Zacky dan dika kembali dengan 
mang Asep dibelakang nya membawa nampan berisi Mie 
ayam dan es teh pesanan mereka. Mereka makan dengan 
keheningan. 


Disaat sedang makan Manda tersedak kuah Mie ayam ketika 
pundak nya ditepuk oleh seseorang. 


"Woi! sopan dikit lah. Kan temen gue jadi keselek ntar kalo 
dia sakit mau tanggung jawab lo hah?!" Bentak Ais tak suka. 
Sembari menyodorkan es teh ke mulut Manda. 


"Santai hehh! Dia adek gue kok" balasnya balik ngegas tak 
terima jika dibentak oleh adek kelasnya sekaligus cewek. 


"Bener Man?" Tanya Ais memastikan. 

"Iya Ais, hehe maafin Abang gue ya" ucapnya tak enak hati. 
"Bilang dong dari tadi. Kan gue gak malu Man" ringis Ais 
"Ngapain lo bang?" Tanya Manda pada Tegar. 

"Cuma mastiin monyet gue baik-baik aja" jawabnya santai. 


Manda yang dibilang monyet hanya bisa mengelus dada 
perlahan, agar amukannya tidak meledak di kantin. 


"Kenalin adek gue woi!" Teriak Tegar tak santai pada kedua 
temannya yang masih memperhatikan perdebatan 
didepannya. 


"Kenalin nama gue Alfano Dylan Alaska. Panggil aja Dylan" 
Dylan memperkenalkan diri dan mengulurkan tangannya 
kehadapan Manda sembari mengedipkan mata genit kearah 
Manda. 


"Heh ngapain lo kelilipan?" Sentak Tegar melihat interaksi 
antara Dylan dan Manda. 


"Iya nih kelilipan bidadari" jawabnya cengengesan. 
Manda yang mendengar hanya tersenyum geli. 


"Kenalin gue Alfaro Bryan Alaska, Panggil aja Bryan. Btw gue 
ama Dylan kembar" Ucapnya cool sembari mengulurkan 
tangan ke arah Manda. 


"Kenalin gue Manda kak salken ya" ucapnya sembari 
membalas uluran tangan Bryan. 


"Kenalin juga temen-temen gue bang, kak". 
"Gue Ais" 

"Gue Refi" 

"Gue Revia" 

"Gue Zacky" 

"Gue Ghifa" 

"Gue Dika" 


"Gue Tegar" ia juga memperkenalkan diri karna disana dia 
lah yang belum memperkenalkan dirinya. 


"Yaudah kita cari meja lain dulu ya". Pamit Tegar sembari 
berjalan menjauhi meja Manda dan teman-teman nya. 


Nantikan chapter selanjutnya dear 
Makasi buat yang udah baca 
Love you all 


03 


Bismillahirrahmanirrahim 
Happy reading 


Bel tanda istirahat selesai telah berbunyi. Manda dan 
teman-teman nya bergegas masuk ke kelas mereka. 


Manda berjalan Santai dengan teman-teman nya. la juga 
merasa aneh, mengapa Zacky Dika dan Ghifa mengikuti 
mereka. akhirnya ia memutuskan untuk bertanya. 


"Woli trio curut ngapain kalian ngikutin kita?!" Tanya nya 
sedikit ngegas. 


"Kita kan satu kelas monkey!" Balas Zacky tak kalah sewot. 
"Sejak kapan?" Kini Revia yang menyahut. 


"Sejak nenek moyang lo sekolah disini juga!" Dika mulai 
ikut-ikutan. 


"Serius tuyull!" Teriak Ais menggema di koridor yang mulai 
terlihat sepi,sehingga mereka sedikit menjadi pusat 
perhatian. 


"Oh jadi lo mau diseriusin ya? Tapi gue kan belum kerja ntar 
ngasih makan lo pake apa dong. Masa gue kasih makan 
paku, itukan Limbad" ujarnya berpura pura sedih. 


"Yee curut nyerocos ae lo gue jadiin sate juga lo lama-lama" 
balas Manda sedikit kejam. 


"Emang kalian duduk dimana sih? Kok gak keliatan? Punya 
ilmu hitam?" Tanyanya tak masuk akal. 


"Gini nih akibat otaknya sering mengonsunssi film sinetron 
jadinya Ngadi ngadi" sewot Ghifa. 


"Emangnya lo? Taunya nonton Tayo si bis kartun yang bisa 
ngomong?. Mustahil Bambang!" Ngegas nya. 


Refi yang hanya menyimak sedari tadi akhirnya 
memutuskan tali perdebatan itu. 


“Tali perdebatan ya bukan tali silaturahmi yang sudah 
terjalin lama antara readers dan juga para mantan yahh. 
Canda ngab . 


Back to topik! 


"Udahh ayo buruan masuk kelas sekarang jam nya belajar 
MTK" lerainya lemas ketika menyebutkan pelajaran MTK. 


Lagian siapa juga yang bakal suka sama MTK iyakan?. Kalo 
pun ada berarti waktu pembagian otak dia yang pertama. 
Sementara orang yang otaknya gak ada cuma bisa 
komentarin hidup orang lain. 

Gimana nih? Ada yang tersungging? Kalo ada Mon maap 
yakk . 


Mereka berjalan beriringan ke kelas mereka yang katanya 
'satu kelas'. Sesampainya dikelas mereka duduk di bangku 
masing-masing. 


Manda memperhatikan tiga cowok yang tadi katanya satu 
kelas dengan nya. 


"Ohh kalian duduknya dipojok? Pantesan gak kasat mata" 
ujarnya bodoh. 


"Heh Kekeyi jangan cari ribut lagi lo ya! Gue jepit tu mulut 
pake ketiak Dika, mau?!" Emosi Zacky. Dika yang disebut 
namanya hanya bisa diam akibat kekenyangan. 


"Ampun om jago" cengirnya sambil mengatupkan kedua 
tangannya. 


"Om-om up---" baru saja Zacky ingin membalas tapi suara 
dari buk mas memberhentikan perdebatan mereka. 


"Assalamualaikum ya ahli kubur!" Teriak guru MTK tak tahu 
malu. 


"Walaikumssalam buk" jawab yang lainnya malas. Bukan 
malas dengan gurunya tetapi malas dengan pelajarannya. 


Sementara itu Refi dan Manda mulai berbisik bisik. "Sok asik 
banget lah woii" bisik Refi pelan. "Heh julid lo!" Nasehatnya. 


"Tau tuh sok asik banget dipikir nya bagus apa kaya gitu?" 
Sambungnya cengengesan. 


"Yee kutu kupret Lo!" Sentak Refi kesal. 


"Ampun suhu" ucapnya sembari mengatupkan kedua 
tangannya disertai senyuman manis. 


"Baiklah perkenalkan nama saya Masdafina. Panggil aja buk 
Mas". 


"Buk kalo saya panggil Mas Dafi gak papa buk?" Ujarnya 
Ghifa bercanda. 


"Siapa nama kamu nak?" Tanyanya disertai senyum paksa. 


"Ghifa buk, panggil aja sayang" cengirnya. 


"Oh Ghifa. Kamu mau ibu lempar pakai buku Matematika 
yang kanan apa yang kiri?" Geramnya sembari 
memperlihatkan tangan kanan dan tangan kirinya yang 
sedang memegang buku MTK yang tebal nya bukan maen. 


Setelah berkutat dengan pelajaran MTK yang 
membosankan. Bel pulang sekolah berbunyi. Mereka 
bergegas membereskan alat tulis. 


"Lo pulang sama siapa Man?" Tanya Refi 

"Sama kang ojek gue"jawabnya acuh 

"Siapa ojek lo?" 

"Woi Man pulang ayo!. Udah ngerumpi nya" panggil Tegar. 
"Nahh itu tukang ojek gue" tunjuk nya pada tegar. 

"Wahh, parah bang Manda bilangin lo tukang ojek" adu Refi 
"Oh jadi lo nganggep gue tukang ojek lo?" 


"Yaudah ntar ampe rumah jangan lupa bayar ya" sembari 
memperlihatkan senyum smirk nya. 


"Lo pulang sama siapa Fi?" Tanya Manda, mengabaikan 
perkataan Tegar. 


"Sama gue" sahut Zacky cepat. 
"Eh-" bantahnya terpotong. 


"Udah ayo gue anter" potong Zacky cepat sambil menarik 
lembut tangan Refi. 


Manda dan Tegar saling pandang lalu tertawa ngakak. 


"Aduh parah ngakak gue bang hahaha" ucapnya disela 
tawanya. 


"Lo kapan gitu bang?" Pengen main ama kakak ipar nih" 
goda nya 


"Ngadi ngadi lo bocil huh?!" Geramnya sembari menarik 
telinga Manda berjalan keparkiran. 


"Ampun bang!. Stop! Udah ih sakit!" Ringisnya 


"Heh gar ngapain lo narik narik kuping Manda? Kasian, 
lepasin bego!" Sentak Dylan emosi. 


Sontak Tegar langsung melepaskan jewerannya. Manda 
yang merasa lepas dari Tegar berlari untuk berlindung 
dibelakang Dylan. 


"Ayo cil pulang. Kalo gak mau pulang sendiri lo ya!" 
Bujuknya 


"Let's go pulang. Laper nih, kasian anak gue kelaperan" 
"Siape anak lo?" Tanya Dylan sedikit serius 
"Cacing" jawabnya tertawa ngakak 


"Gue karungin juga lo lama lama. Gemesss ihh" gemasnya 
mencubit pipi chubby Manda. 


"Heh pegang-pegang. Masi ada pawangnya nih" tegur Tegar 
menggulung lengan seragamnya. “Ala ala orang mau 
berantem gitu loh. Songong emang 

"Ya maap reflek gar" cengirnya 


"Yaudah ayo pulang. duluan bro!" Pamitnya seraya bertos 
ria. 


Tegar naik ke atas motor, kemudian disusul Manda juga 
naik. 


"Kak. Manda duluan ya!" Serunya melambaikan tangan 


"Iya cantik. Hati hati ya" balasnya melambaikan tangan 
juga. 


Yok istighfar dulu biar dosanya gak kemana-mana 
Astaghfirullah halazim 
Astaghfirullah halazim 
Astaghfirullah halazim 


Makasi yang udah baca 
Jangan bosen yaa 


04 


Assalamualaikum 
Bismillahirrahmanirrahim 

Sebelum baca ada baiknya votet komen 
Happy Reading 


"Assalamualaikum Manda pulang!" Teriaknya ketika 
membuka pintu rumah. 


"Walaikumssalam nak, mau makan apa biar bibik siapin" 
ucapnya lembut 


"Nanti aja bik biar Manda ambil sendiri bibik istirahat aja. 
Manda mau ganti baju dulu diatas ya bik" balasnya sopan. 


Memang keluarga nya memperlakukan pembantu nya 
seperti keluarga sendiri, tidak ada yang membedakan bagi 
mereka semua nya sama. 


Manda menaiki tangga sembari bernyanyi kecil. 
Sesampainya di kamar ia membuang asal tas sekolah nya 
kesembarang tempat dan langsung merebahkan diri di 
kasur kesayangannya. 


Sadar bahwa ia belum mengganti seragam sekolahnya, ia 
bergegas ke kamar mandi yang ada di dalam kamarnya itu 
untuk membersihkan diri. 


Sementara itu Refi dan Zacky baru sampai di kediaman 
keluarga Refi. Langsung saja ia turun dari motor Zacky dan 
memberikan helm kepada sang pemilik. 


"Makasih ya Ky. Gak mau mampir dulu nih?" Tawarnya 
berbasa-basi. 


"Iya sama-sama Fi. Gak usah deh kapan-kapan aja ini mau 
jemput mamah dari rumah temennya" 


"Btw, boleh minta WhatsApp lo Fi? Sambung Zacky ragu. 
"Iya boleh kok, mana handphonenya? Sini" 


Zacky mengulurkan Handphone nya ke tangan Refi. 
langsung saja jari jemari Refi mengetikkan nomor WhatsApp 
nya di handphone Zacky. Setelah nya ia menyerahkan 
kembali handphone berlogo Apel itu kepemiliknya. 


"Yaudah makasi ya, gue pamit dulu" 
"Iya hati-hati" senyumnya tulus. 


Zacky hanya mengangguk dan berlalu meninggalkan 
pekarangan rumah Refi. 


Sementara itu Siduo kembar sudah berada didepan rumah 
Tegar malam-malam begini. Mereka tadi disekolah sempat 
janjian untuk bermain PS dirumah Tegar. 


Mereka memasuki pekarangan rumah yang cukup luas dan 
berhenti dipintu utama kediaman keluarga itu. 


Tok tok tok 
"Assalamualaikum Tegar" salam Bryan sopan. 


"Tegar! Keluar woi, ribut kita ayo!" Teriak Dylan tak tahu 
malu. 


"Walaikumssalam, cari siapa ya den?" Ya yang membuka 
pintu bik sum. 


"Mau cari Tegar tan, mau main sama tegar tadi juga udah 
janjian kok disekolah" jawab Bryan sopan. 


"Jangan panggil 'tan' den panggil bi sum aja. Yaudah masuk 
dulu bibi mau panggilin Tegar nya" 


Sementara itu Tegar turun dari kamarnya berniat ingin 
mengambil air minum. la melihat ada suara diruang tamu. 
Langsung saja ia menghampiri ruang tamu dan ternyata itu 
teman-teman nya. 


Bi sum yang ingin balik badan terkejut akan kehadiran Tegar 
yang tiba-tiba dibelakangnya. 


"Loh den, padahal baru aja bibi mau manggilin den Tegar 
kekamar" 


"Hehe yaudah bi, bibi istirahat aja" senyum Tegar 
"Mau minum apa den?" Tanya bi Sum 


"Gak usah repot-repot bi, ntar kalo mau minum ambil sendiri 
deh, bibi istirahat aja" tolak Dylan halus. 


" Yaudah bibi mau ke kamar dulu ya. Kalo perlu apa-apa 
panggil aja bibi ya" pamitnya dan dibalas anggukan dari 
Tegar. 


"Yaudah yok langsung kekamar gue aja" ajak nya 


Tegar langsung berjalan menuju kamarnya sedangkan Dylan 
dan Bryan berjalan ngekor dibelakangnya. 


"Ayo gar main PS" ajak Dylan. 
"Lo gak main bry?" Tawar Tegar pada Bryan. 


"Lanjut deh gue mau rebahan capek. Kesini aja dipaksa tu 
setan" kesalnya. 


"Yaudah kalian mau minum apa?" Tawarnya 


"Sirup aja deh kayanya seger" jawab Tegar meneguk 
ludahnya. 


"Oke. Tutup dulu telinga kalian berdua ya" perintah nya. 


"Emang ken---" belum selesai Bryan berbicara telinganya 
sudah kepanasan duluan. 


"MANDA!! BIKININ GUE SIRUP TIGA. GAK PAKE LAMA!" 
Teriaknya. 


"Buset itu mulut apa toa" kesal Dylan. 
"Ya maaf, mager gue jalan ke kamar nya" cengirnya 


Sedangkan Manda sedang asik mendengar lagu 
menggunakan earphone tidak mendengar sama sekali 
teriakan abangnya itu. 


"Kaya nya ga kedengeran deh gar" sahut Bryan 


"Yaudah kan lo ga ngapa-ngapain boleh dong ya panggilan 
tu bocil" cengirnya 


"Kamarnya dimana?" 


"Di samping kanan jangan kiri" sahutnya tanpa menoleh, 
pandangan nya tetap terpaku pada PS didepannya. 


Tanpa menjawab lagi langsung saja ia keluar kamar Tegar 
dan mencari kamar Manda. 


Tak lama ia menemukan pintu kamar yang bertuliskan 
HARTA TAHTA MANDA. #Capslock ya bund 


la yakin pasti itu kamar yang dimaksud Tegar. Langsung saja 
ia mengetuk pintu itu pelan. Beberapa kali tidak ada 


sahutan, ia mencoba mendorong gagang pintunya dan 
ternyata tidak dikunci sama sekali. 


Langsung ia buka ternyata Manda sedang memakai tanktop, 
celana hotpants, dan juga rambutnya dicepol asal membuat 
Bryan meneguk ludah kasar . 


Manda yang sedang berjoget ria terkejut dengan 
kedatangan Bryan tanpa ia ketahui. 


"ASTAGHFIRULLAH HALAZIM SETAN!!. HUAA ABANG ADA 
SETAN. SETANNYA COGAN! ABANG TOLONGIN HUAA" 
histeris Manda. Tegar dan Dylan tidak terusik sama sekali 
dan masih berlanjut bermain gamenya. 


Sedangkan Bryan merasa kebingungan sendiri melihat 
Manda teriak-teriak. 


"Eh Man bukan setan gue Bryan sadar" ucap nya berjalan 
mendekat kearah Manda. 


"Ih ngapain ihh jangan Deket-deket, huaaa Mama Abang" 
jeritnya 


Bryan yang gelagapan langsung menarik Manda 
membawanya kedekapan nya sembari mengelus rambutnya 
lembut. 


"Udah ya gak ada setan ini gue Bryan. Maafin gue ngagetin 
lo" bujuknya menangkup kan pipi chubby Manda ditelapak 
tangannya. 


Manda hanya mengangguk. 


Bryan baru teringat tujuan nya datang kesini "Man tadi 
Tegar nyuruh gue kesini buat nyampein pesannya nyuruh Lo 
buatin sirup tiga mau kan bikinin?" 


"Tapi bole temenin kebawah gak? Soalnya bibi pasti udah 
tidur, takut ntar ada setan lagi" ucapnya bergidik ngeri 


"Yaudah ayo" 


Setelah membuatkan minuman Manda kembali ke 
kamarnya. 


Sementara dikamar sampingnya seorang lelaki yang sedang 
berbaring di kasur kamar Tegar itu hanya melamun diiringi 
senyum yang jelas terukir diwajahnya. 


Makasi udah baca 


05 


Bismillahirrahmanirrahim 
WARNING!!! 
CHAPTER INI MENGANDUNG BANYAK KATA KASAR! 


happy reading 


"kok jantung gue jedang jedung gini sih setan" gumamnya 
pelan. 


"AKHH!" erangnya 


"Ngapa lo bangsul teriak-teriak gak jelas. Kemasukan ya 
abis dari kamar Manda?" Oceh Tegar 


"Bacot anjing!" Bentaknya 


Sementara itu Zacky uring-uringan dikamarnya. la 
memandangi handphone nya yang berlogo Apel dengan 
tiga bobba dibelakangnya. 


la ragu ingin memulai obrolan dari mana dengan gadis yang 
membuat jantungnya berdetak lebih cepat dari tadi siang. 


"Gue chat gak ya" ucapnya berbicara sendiri. 
Sembari memandangi room chat yang menunjukkan bahwa 
sang gadis idamannya sedang online. 


Kemudian jarinya mulai menekan tombol telepon. Selang 
beberapa detik Refi mengangkat telepon tersebut. 
"Hallo Fii, ini gue Zacky save yaa" 


"Hallo, iya ky" jawabnya 


"Emm Fii besok berangkat sekolah sama siapa?" Tanya 
Zacky sedikit ragu. 


"Naik ojol sih" jawab nya dari sebrang sana. 
"Kalo gue jemput mau ga?" Tanyanya. 
"Emang gak ngerepotin lo?" Tanya Refi balik. 
"Ya ngga lah" jawabnya tersenyum senang. 
"Yaudah besok gue jemput yaa" sambungnya. 
"Okee. Kalo gitu gue mau tidur dulu yaa" 
"Okee good night Refi" 


"Night too Zacky" dan langsung mematikan teleponnya. 


KKK 


Keesokan paginya mereka berangkat sekolah seperti 
biasanya. Zacky yang berangkat menjemput Refi. Manda 
yang berangkat dengan abangnya. 


Tak terasa ia sudah bersekolah disini selama satu bulan 
lamanya. 


Disepanjang koridor banyak yang menyapa Manda dan 
dibalas senyuman olehnya. 


Sesampainya dikelas ia langsung bergabung dengan teman- 
teman nya yang lain yang sedang membicarakan ketua 
kelas mereka yang pindah sekolah. 


"Beneran Farel bakal pindah ke Singapura?" Tanya Ais 
penasaran. 


"Iya woii. Bokap gue kan temen Bokapnya Farel ya tau lah" 
jawabnya Revia antusias, siapa lagi kalau bukan dia yang 
dikenal sebagai 'pembawa gosip hangat' dia juga dijuluki 
'lambe turah oleh anak-anak dikelasnya. 


"Trus kita ga punya ketua kelas dong?" Tanya Refi. 


Manda hanya mencerna apa yang sedang dibicarakan oleh 
anak kelasnya secara kan dia baru bergabung. 


"Ganti yang baru lah Suparno!" Decak Tasya 
"Iya sih tapi siapa gitu loh yang pantes" pikirnya lagi 


Sebuah ide cemerlang muncul di kepala Ais seperti lampu 
yang menyala. 


"GIMANA KALO KETUA KELAS BARU KITA MANDA AJA?. ASIK 
TUH PASTI" teriak Ais mengundang perhatian anak kelasnya 


"NGAPA GUE SETAN!" balasnya ikutan berteriak. 


"Udah ngikut aja lah Man. Seru pasti kalo lo yang jadi ketua" 
bujuk Caca 


"Gak! Gue gak mau. Tanggung jawabnya besar bangsat!" 


"Terserah Lo mau bilang apa suara kita terbanyak kok 
sedangkan Lo cuma sendiri bilang kaga, ya pasti kita dong 
yang menang" tantang Ghifa mulai ikut-ikutan. 


"SERAH SERAH KALO INI KELAS ANCUR JANGAN SALAHIN 
GUE!" bentaknya seraya melangkahkan kaki keluar kelas 
menuju toilet meninggalkan teman temannya. 


Iya terus menggerutu disepanjang koridor menuju toilet. 
Sesampainya di toilet langsung saja ia membuang hajat. 


Setelah itu baru lah ia menuju wastafel untuk mencuci 
tangan nya. 


Belum selesai ia mencuci tangan nya sudah dikejutkan oleh 
tendangan pintu yang sangat keras. 


la mengeram kesal ada saja yang mengganggu nya. la 
melihat pakaian yang dipakai ketiga gadis itu sangat minim. 
la bergidik jijik melihat cara jalannya sudah seperti jalan 
gadis-gadis yang ada di game GTA. lenggak lenggok kesana 
kemari. dibilang cantik tidak mirip Tante tante Iya. 


"Heh! Lo ya yang namanya Manda itu?" Bentaknya kasar. 
"Iya tan ada apa ya?" Guraunya 
"Serius anjing!" Teriak temannya 


"Gue normal babi! Yakali mau diseriusin lo!. Udah belok ya 
Lo? Ini nih akibat pergaulan yang gak bener" ledeknya 
sarkas 


"Banyak bacot lo. Udah sirem aja langsung" perintah nya 
pada Ririn 


Manda yang mendengar itu mulai siaga. 


"Apaan lo dateng Dateng maen labrak gak jelas. Mau ribut 
Lo Ama gue ha?!. Tapi syaratnya kasih tau dulu masalahnya 
anjing jangan bisanya ngebully trus ngelabrak rame rame" 
katanya pedas 


"Jadi Lo mau tau masalahnya apa hm?!. Kasih tau ges!" 
Perintah alwa pada temannya yang bernama Ages itu. 


"Kita ngelabrak lo gara-gara Lo udah berani beraninya 
deketin Zacky Dika sama Ghifa bangsat!" Teriaknya tepat 


ditelinga Manda. 


"Eh santai dong anjing jangan ngegas didepan telinga 
orang. Lo pikir gue budeg apa?!, yang ada abis ngomong 
ama kalian gue musti ke THT nih" candanya 


"Lagian gue gak deketin kok. Mereka aja mau berteman ama 
gue. Ngapa lo? Mau mepetin dia? Gak bisa lahh ngaca 
anjing mana mau cogan sama cabe busuk kaya lo. Iyuhh 
tipe nya berkelas dong ya. Bukan kaya kalian. Gue saranin 
ya kalian tuh mending ama om om aja cocok pasti" 
sambungnya pedas. 


Mendengar itu dada mereka turun naik kepuncak gunung 
tinggi tinggi sekali. 


Readers: sempet sempetnya nyanyi 
Author. ohh iya dong dibawa santuy 


Back topik! 


Setelah nya Manda keluar sembari menendang kembali 
ember plastik yang berisi air untuk menyiram nya tadi. 


Melihat itu mereka mengatur emosinya. 


"Tunggu lo pembalasan gue bangsat!" Sarkasnya 
meninggalkan toilet. 


Istighfar dulu ayoo 

Biar dosanya ga kandas sampe disini 
Hubungan kalian jangan! 
Astaghfirullah halazim 
Astaghfirullah halazim 
Astaghfirullah halazim 


Thanks for Reading 


06 


Gimana nih sama yang cerita aku yang kemarin? 
Masih mau lanjut gak nih? 


Sebelum baca ada baiknya membaca 
bismillahirrahmanirrahim 


Happy reading 


Janlup vote and komen nya yaa 


Sehabis dari toilet gadis itu langsung menuju ke taman 
belakang. la merasa sangat sangat kesal. Sampai tak 
menyadari bahwa seorang pria tengah memperhatikannya. 


la duduk di sebuah kursi ditanam itu, lalu mengumpat 
umpat sendiri. Dan tersadar disaat bahunya ditepuk pelan. 


"Haiii" sapa pria tersebut. 
"Lohh kak Dylan ngapain?" Yap pria itu bernama Dylan. 


"Seharusnya gue yang nanya ama lo, ngapain marah marah 
gak jelas?" Tanya nya sembari menarik turunkan alisnya. 


"Em itu kak, tadi ada problem dikit sama cabe" jawabnya 


"Cabe? Siapa? Dia ngapain? Gak ngapa-ngapain Lo kan?" 
Tanya nya beruntun. 


"Eitss santai kak santaii, nanya nya satu-satu elahh, udah 
kaya Wartawan aja" 


"Cabenya si Alwa, Ages, sama Ririn. Nuduh gue deketin 
Zacky Dika sama Ghifa. It's oke gue gak papa. Cuma tadi 
gue semprot dikit tu mulut" sambungnya cengengesan. 


"Syukur dehh, barbar juga lo gue jadi ngeri sahabat" 
candanya. 


Kringgg! 
"Udah bel tuh masuk gih" suruhnya pada Manda. 


"Iya kak, gue duluan ya. Bye" pamitnya dibalas anggukan 
dari Dylan. 


Sesampainya dikelas ia langsung duduk di bangkunya. Tak 
berselang lama Wali kelas nya buk Jas masuk kelas. 


"Assalamualaikum, selamat pagi!" Sapanya. 
"Walaikumssalam, pagi buk!" Balas seisi kelas. 


"Hari ini kita bakal pilih ketua kelas yang baru. Ada yang 
bersedia?" Tawar buk Jas. 


"MANDA BUK!!" Teriak seisi kelas nya semangat. 


Manda yang namanya disebut langsung memberi kode 
kepada Wali kelas nya itu melalui tatapan memelas disertai 
gelangan kepala. 


Buk Jas melirik ke arah Manda sekilas lalu kembali berucap. 


"Baiklah ketua kelas baru kita Manda. Tidak ada bantahan 
lagi!" Tegas buk Jas. Sembari berjalan keluar kelas 


"Kebetulan guru bahasa kalian sedang diluar kota jadi 
silahkan ketua kelas minta tugasnya dimeja piket sudah 


dititipkan" sambungannya lagi setelah itu ia benar benar 
sudah pergi. 


Satu kelas yang senang karena guru bahasanya diluar kota 
tersenyum kegirangan tetapi setelah mengetahui jika ada 
tugas yang dititipkan langsung lemas seketika. 


Manda yang melihat anak buahnya lemas lesu seperti itu 
langsung mempunyai inisiatif yang sangat cemerlang. 


"GUYS DIKARENAKAN HARI INI GUE RESMI JADI KETUA 
KELAS KALIAN GIMANA KALO KITA KONSER DADAKAN AJA? 
PADA SETUJU GAK NIH?!" teriaknya di depan kelas. 


Mendengar itu satu kelas langsung berteriak kegirangan. 
Tetapi salah satu temannya bertanya. 


"Buketu tugasnya gimana dong?" Tanyanya 
"Gampang itu mah" 


"Dika sana ambil tugas dimeja piket, bilangin gue lagi ke 
toilet" setelah nya Dika langsung berlari menuju meja piket 
untuk mengambil tugas kelasnya. 


Selang beberapa menit dia kembali dengan nafas terengah- 
engah. Satu kelas kebingungan dengan apa yang akan 
dilakukan ketua kelas barunya itu selanjutnya. 


Manda mulai mengetikkan sesuatu di layar ponselnya. 
Setelah nya disambung dengan ia berdiri di depan papan 
tulis. Mulai menulis disana. 


Teman-temannya terkejut dengan aksi yang dilakukan 
Manda. 


"Yang cowo beberapa orang siapin meja buat yang nyanyi 
ntar ya, dan yang lainnya catet ini isinya udah gue search di 
brainly" perintahnya yang langsung dituruti satu kelas. 


Setelahnya Sang ketua kelas naik keatas meja yg udah 
disiapkan tadi. 


Langsung saja konser dadakan dimulai. 


"PERHATIAN PERHATIAN KONSER DADAKAN KITA INI AKAN 
SEGERA DIMULAI, UNTUK PARA PESERTA KONSER UNTUK 
MENGAMBIL TEMPAT YANG SUDAH DISEDIAKAN" teriaknya 
lantang. 


"Ghifa gitarnya!. Dika gendangnya!. Dan semuanya ayo 
sama-sama". 


"TAREK SIS!" 
"SEMONGKO!" teriak seisi kelas 


"Bang jali bang jali goyangnya bikin happy bikin Io 
ketagihan semua jadi riang" pimpin sang ketua kelas 


"Tarek Mann!" Seru Revia menambah semangat sang ketua 
kelas. 


"Asekkk joget terosss" 
"Goyang ampe mamposs!" 


Begitulah teriakan kelas X IPS 2 mengundang perhatian 
kelas lain untuk mengerubungi kelas mereka. 


Terlihat jelas di jendela kelasnya orang orang pada 
penasaran, aksi apa yang sedang dilakukan satu kelas ini. 


Satu kelas berteriak heboh kala sang ketua kelasnya 
berjoget makin heboh pula. 


Sedangkan dikoridor Dylan berteriak memanggil nama 
Tegar. Tegar yang melihat temannya berteriak seperti itu 
hanya acuh saja. Sudah biasa baginya melihat ketidak 
warasan temannya itu. 


"WOI TEGAR ADEK LO BARBAR BENER". 
"Kenapa dia?" Tanyanya acuh. 


"MASA DIA NGADAIN KONSER DIKELASNYA, GILA COY AMPIR 
SEMUA ANAK GEUMDO NGERUBUNGIN TUH KELAS!" 
jawabnya histeris. 


Mendengar itu Bryan hanya tersenyum tipis atas tingkah 
laku adik dari teman nya itu. 


"BENERAN LO JANGAN NGADA NGADA LO YA!" ucapnya 
terkejut. 


"BENER LAH DUGONG. SANA SAMPERIN, SEKALIAN NONTON 
KONSER GRATIS" cengirnya. 


Tegar langsung kabur tanpa mendengar ocehan temannya 
itu, Bryan ngekor dibelakangnya. 


Sedangkan Dylan yang masih mengoceh tersadar bahwa 
teman nya sudah kabur duluan. 


"TEGAR SETAN!!" teriaknya didalam kelas. 


Teman-temannya sekelas yang mendengar itu hanya bisa 
menutup telinga nya rapat rapat. Sudah menjadi kebiasaan 
jika Dylan selalu ditinggal teman-temannya. 


Sementara itu guru penegak disiplin melihat sebagian dari 
murid-murid SMA Geumdo mengerubungi kelas IPS mulai 
ikut penasaran juga apa yang dilakukan oleh anak muridnya 
itu. 


la berjalan perlahan-lahan sembari memegang tangkai 
sekop yang menjadi ciri khasnya jika sedang berpatroli, tak 
ada yang tahu kehadiran pak Sukman disana mereka masih 
asik menyaksikan konser dadakan yang dilakukan kelas itu. 


Hingga tepukan menadarat dibokong salah satu pria yang 
juga ikutan mengerubungi kelas tersebut. 


Plakk! 


Aku kasih bonus cast 
Amanda Gardenia 


Makasi udah baca 


07 
Annyeong 


Maaf up nya lama yaa 
Masalah kuota xixi 


Happy reading sayangg 


Plakk! 


Baru saja siswa tersebut ingin mengumpat langsung 
terhenti ketika berbalik badan dan tau jika yang memukul 
bokong nya adalah salah satu guru killer. 


Tatapan tajam dari Pak Sukman mampu membuat nyali 
siswa tersebut menciut. 


Pak Sukman tidak mengoceh seperti guru pada umumnya, 
melainkan tatapan tajam nya yang mematikan dan tatapan 
itu membuat nyali siapapun menciut. 


Dan asalkan kalian tahu. Tanggal lahirnya yaitu tanggal 17 
Agustus. Mungkin itu yang menjadikannya sebagai 
kepribadian yang tegas dan juga memiliki jiwa nasionalisme 
yang tinggi pula. 

Biarpun dia termasuk guru yang galak, guru killer, guru 
yang ditakuti oleh semua orang. Tetapi anak anak muridnya 


tidak ada yang membencinya. Malahan mereka sangat 
menyayangi gurunya yang satu itu. 


"Ngapain kalian ngumpul disini?" Tanya nya tenang. 


"Em, eh anu i-itu pak ke-kelas ini ngadain konser dadakan p- 
pak" jawabnya gugup. 


Mendengar itu pak Sukman berusaha mengubah mimik 
mukanya jadi menyeramkan. 


“padahal jika tidak di ubah juga sudah menyeramkan. Hehe 
canda pak. 


"Mengapa kalian tidak menyudahi aktivitas mereka dan 
malah menonton, kalian juga meninggalkan pelajaran kalian 
dikelas masing masing" tanya nya sedikit menahan 
tawanya. 


"Engh saya gak punya nyali ngelawan ketua kelas baru nya 
pak" jawabnya sangat jujur. 


Pak Sukman terdiam sebentar mendengar penuturan anak 
muridnya. 


"Memangnya siapa?" 


"Amanda Gardenia pak, si cewek barbar" jawabnya lagi 
sembari menggaruk tengkuknya yang tidak gatal sama 
sekali. 


"Kamu cowok apa cewek sih?!, Masa iya kamu takut sama 
cewek. Turun martabat saya sebagai pria sejati tau gak?!. 
Udahlah pakai rok aja kamu kesekolah!" 


Mendengar apa yang dikatakan gurunya, siswa tersebut 
hanya menunduk malu karna ia tengah menjadi pusat 
perhatian orang-orang di sekitarnya. 


Sedangkan yang lain hanya bisa tertawa kecil mendengar 
penuturan gurunya yang sangat menohok. 


"Ketawa jangan ditahan! Kalo mau ketawa ketawa aja. Ntar 
malah yang dibawah ketawa duluan!" Sarkasnya. 


Mendengar itu seluruh murid yang ada disana langsung 
tertawa ngakak. Dan langsung terhenti ketika mendapat 
tatapan elang dari guru yang didepan mereka. 


"Minggir!" Suara tegas pak Sukman menambah aura 
mencekam diantara para murid yang sedang berkerubung 
itu. 


Tegar ngos-ngosan ketika sampai dikelas adiknya diikuti 
Bryan dan Dylan yang berteriak dibelakangnya. 


"Wahh gar gimana tuh pak Sukman udah ada disini lagi. 
Gawat woi gawat!" Histeris Dylan. 


"yaa yang ada adek lo ditelen ama tuh guru killer" ucap 
Bryan bergidik ngeri. 


"Lagian tu bocah nyari masalah aja sih, baru jadi ketua kelas 
aja udah songong" maki Tegar. 


Pak Sukman perlahan membuka pintu kelas yang tidak 
terkunci, sedangkan Tegar sudah menatap nanar punggung 
pak Sukman yang perlahan masuk ke kelas adiknya. la 
hanya berdoa semoga adiknya masih hidup nantinya. Yaa 
semoga. 


lalu ia masuk dan menutup kembali pintunya pelan. Ia 
mengamati setiap inci dari wajah murid yang ada dikelas ini. 


Mereka masih tidak menyadari kehadiran guru yang 
terkenal killer itu. Hingga suara deheman yang keras 
menghentikan aktivitas mereka. 


"Ekhem!" Suara tegas itu menghentikan aksi mereka semua. 


Mereka masih terdiam ditempat memikirkan apa yang akan 
terjadi selanjutnya. 


Hingga suara sang ketua kelas memecah keheningan 
kelasnya. 


"Em pak maaf kami udah selesai semua ngarjain tugas yang 
dititipkan di meja piket tadi. maaf pak jangan hukum satu 
kelas pak, kalau bapak mau kasih hukuman saya aja pak. 
Saya bertanggung jawab atas semua yang sudah kami 
lakukan. Maaf pak" 


"Em bapak mau saya lari keliling lapangan pak? Oke saya 
lari sekarang" sambungnya. 


Baru saja ia ingin memegang handel pintu, langsung 
terhenti oleh suara datar dari pak Sukman. 


"Siapa yang suruh kamu lari keliling lapangan?" Suara datar. 


"Lah? Trus saya musti ngapain pak?" Tanyanya dengan raut 
wajah bingung. 


Mendengar anak muridnya bertanya seperti itu pak Sukman 
mempunyai ide cemerlang. la yang memikirkan itu 
tersenyum sumringah. 


"Jadi kalian mau hukuman?" 


"Ya sudah saya minta kalian sekelas konser ditengah 
lapangan sekarang!" Ucapnya tersenyum manis. 


“Saking manisnya saya jadi minder pak: ) 
"HAH?!" 


Satu kelas menganga tidak percaya apa yang diucapkan 
gurunya itu. 


"Hehh! Tutup mulutnya ntar kemasukan kebo, bisa gawat" 
ucapnya cekikikan 


"Bapak sehat? Udah makan? Minum? Atau bapak abis 
kesambet petir kemaren ya? Kok bisa tiba-tiba gini?" Tanya 
Manda Bertubi-tubi tanpa ampun, tanpa titik, tanpa koma. 


"Nanya tuh satu satu! Kamu wartawan yang menyamar 
sebagai murid biar bisa mata matain saya kan?. Ngaku 
kamu!" Tanyanya mengintimidasi. 


Satu kelas hanya bisa menonton perdebatan yang terjadi 
antara guru killernya dan ketua kelas barbarnya. 


"Sudah sudah jangan banyak bacot!, Sekarang kalian konser 
di tengah lapangan. Kalian tidak lihat diluar semua orang 
terlalu bersemangat untuk melihat konser tertutup kalian 
ini. Jadi mending ditengah lapangan semuanya kebagian" 
ucapnya terlalu santai. 


Mereka melihat keluar jendela terlalu banyak anak manusia 
disana. Mereka merasa aneh padahal suara didalam kelas 
tidak pantas disebut konser lagi. Sudah seperti suara angsa 
yang sedang mengejar mangsanya. 


"Pak? Bapak serius?!" Tanya Ghifa tak percaya. 


"Lah emang nya muka saya keliatan becanda nya?" Tanya 
nya balik. 


Satu kelas masih tidak percaya atas perkataan gurunya itu. 
Setahu mereka pak Sukman ini sangat tidak suka melihat 
pelanggaran. Dan sekarang malah menyuruh buat konser 
diluar. 


"Saya nyuruh kalian konser diluar karna saya kasian liat 
anak murid saya yang diluar sepertinya mereka juga ingin 


ikut konser kalian. Tapi sayang nya kalian mengadakan 
didalam kelas, jadinya mereka hanya bisa menyaksikan dari 
luar kelas kalian saja. Sekarang mengerti?!" Sambungnya 
menjawab kebingungan semua anak muridnya. 


"Ohh begitu ya udah kami mau pak!" Putus sang ketua 
akhirnya. 


Mereka berbondong-bondong menuju ke lapangan. Melihat 
adiknya keluar kelas. Tegar segera berlari menghampiri 
adiknya. 


"Diapain lo ama pak Sukman dek?" 


"Disuruh konser tengah lapangan aja bang" jawabnya 
meringis. 


"Serius?! Kok bisa?" Tanyanya Tek percaya. 


"Gatau lagi kemasukan setan baek kali" ucapnya lalu 
tertawa ngakak. 


Melihat adiknya tertawa terpingkal-pingkal ia tak tahan 
untuk menjitak kepala adik sinting satu satunya ini. 


"PERHATIAN PERHATIAN BUAT ANAK ANAK MURID KU YANG 
SEDANG BERADA DIMANA PUN ITU UNTUK MENUJU 
KELAPANGAN KARNA SEBENTAR LAGI KELAS X IPS 1 AKAN 
MENGADAKAN KONSER DADAKAN. SEKIAN TERIMA GAJI" 
suara pak Sukman mengisyaratkan untuk berkumpul di 
lapangan. 


Setelahnya konser dipimpin sang ketua kelas dari X IPS 1 yg 
bukan lain yaitu Manda. 


Setelah konser selesai seluruh penonton bubar ke kelasnya 
masing-masing. 


Sedangkan murid kelas X IPS 1 langsung melangkahkan 
kakinya ke kantin. 


Makasii dah bacaa 
Aku kasi cium jarak jauh yaa 
MUAHH 


SAYANG BANYAK-BANYAK 


08 


Sebelum baca vote and komen dulu yaa 


Happy reading 


Sesampainya dikantin murid satu kelas itu langsung duduk 
di meja yang ada dikantin. 


Readers: bukannya tempat duduk biasanya di kursi? Kok 
jadi dimeja?. 

Revia: kelas kita beda dari yang Laen. 

"Man pesenin sono, nurut sama majikan!" Ucap Aryo tak 


berperi kemanusiaan. Manda yang merasa terhina hanya 
mengelus dada sabar. 


"Mau makan apa?" 
"Sate enak tuh" celetuk Dika 


"Makanan aja cepet lu Junaedi!" Ucap Zacky menoyor kepala 
Dika. 


"Woi! Zacky Junaedi nama bokap gue ogeb!. Cari mati lo 
ama gue?!" Teriakan Dinda menggema di ruangan kantin. 


"Jangan dehh mending gue adu jotos ama Dika aja deh, kan 
udah pasti gue yang menang, Kalo sama lo yang ada jadi 
bonyok gue pulang sekolah" 


Baru saja Dinda ingin mengeluarkan argumen suara ketua 
kelas sudah dahulu menghentikan perdebatan tidak 
berfaedah itu. 


"Yaudah makan sate aja biar sekalian pesen satu kelas. 
Revia ayo temenin gue" finalnya menarik tangan Revia. 


"Mang sate nya dua puluh delapan ya mang" ucapnya 
kepada mang Pendi. 
“Bukan Pendidikan . 


"Kambing?" 


"APA?!. MANG PENDI KOK NGIRA SAYA KAMBING?. UDAH 
PAKE SERAGAM GINI DIBILANG KAMBING. MANA ADA 
KAMBING SEKOLAH!" Ucapnya ngegas. 


Sedangkan Revia sudah tertawa terpingkal-pingkal karena 
olah kepolosan Manda. 


"ADUH MAN NGAKAK BET GUE, HAHAHA GAK KUAT ANJIR! 
TOLONG GUE NGAKAK BANGET" ucapnya masih tertawa. 


"Maksud mang Pendi mau sate kambing atau sate apa gitu?. 
Tolol apa polos sih anjir!" Ucap nya gemas setelah berhasil 
menghentikan tawanya yang suaranya bisa dibilang toa 
masjid. 

"Ohh" ucapnya mengangguk-anggukkan kepala tanda 
mengerti. 


"Ehhh tunggu lagian ini bukan salah gue sepenuhnya, mang 
Pendi ngomong nya irit banget. Padahal gak bakal bikin 
bangkrut warung sate nya juga kok" ucapnya protes. 


"Yaudah saya salah. Saya cowok kan? Pantes disalahin" ucap 
mang Pendi pasrah. 


Setelah selesai makan mereka berjalan beriringan kekelas 
untuk mengikuti pelajaran kembali. 


Tak berselang lama bel pulang sekolah berbunyi. Mereka 
bergegas membereskan alat tulis nya dan segera keluar dari 
sekolah menuju tujuan nya masing masing. 


"Assalamualaikum" 


Gadis itu berjalan menyusuri rumah nya yang tampak sepi. 
Padahal biasanya juga kesepian. 


Mama nya sangat sibuk bekerja, sehingga ia sudah 
mewajarkan hal tersebut. ART dirumahnya yang biasanya 
selalu menyambut kepulangan gadis itu, sekarang tidak 
ada. 


Kemana bibi yang sudah ia anggap sebagai ibunya itu. la 
dibuat binggung keadaan rumah pun sunyi. 


Tegar yang berjalan dibelakangnya tersenyum penuh arti. 


Kemudian ia melangkahkan kaki nya menaiki tangga 
berjalan ke kamarnya. Sesampainya didepan kamarnya 
perlahan ia membuka pintu. 


Ceklek 


la terkejut atas kedatangan orang yang sudah lama tak ia 
jumpai. la menubruk dada bidang dan memeluk erat orang 
tersebut. 


"Ihh kapan sampenya, kok gak ngabarin?" Tanyanya dengan 
bibir mengerucut. 


"Ihh Tegar anak siapa nih nempel-nempel!, Pulang sono mak 
lo nyiariin" ucap lelaki tersebut memanasi Manda. 


"Tau tuh anak pungut" ucap Tegar ikut memanasi adiknya. 


"Kalian jahat ih!. Awas! Minggir! Keluar dari kamar gue. Baru 
aja pengen damai malah cari masalah lagi" ucapnya 
mendorong punggung kedua pria itu keluar kamarnya. 


"Yaudah ngambek aja oleh oleh nya abang jual aja lagi" 
ucapnya mengejek. 


"Hihh! Kalo bukan abang udah gue timpuk pake lemari" 
geramnya. 


Kepulangan Rahmat dari kuliahnya membuat sang empu 
senang. Tetapi sekarang menjadi kesal akibat ulah abang- 
abangnya yang selalu mengusiknya. 


"Man, mau oleh-oleh kan?" 
"Ya mau lah siapa yang gak mau" ketusnya. 
"Kalo gitu bikinin gue Brownies andalan lo" ucap Rahmat. 


"M A G E R!" ucapnya mengeja setiap huruf yang 
diucapkannya. 


"Yaudah kalo gak mau mah" balasnya cuek. 


"Iya-iya ini beli bahan-bahannya dulu" ucapnya beranjak 
dari tempat duduknya berjalan menuju kamar untuk 
mengganti pakaian. 


Setelahnya iya turun dengan menggunakan rok abu-abu tua 
selutut dengan atasan Sweater rajut hitam. 


la sangat menyukai warna yang gelap terutama warna 
hitam. 


"Ngapain lo pake item sih? Kenapa gak pake pink atau apa 
gitu yang warna cewekable" protes Rahmat abang 
pertamanya. 


"Suram banget hidup lo ya?" Pertanyaan berikutnya 
disambung Tegar. 


"Warna hitam tu bukan berarti suram ngab, 
Tapi warna hitam tuhh buat meningkatkan kepercayaan diri 
secara gue kan Insecure-an" ucapnya mendramatis. 


"Sa ae lo pantat kuali" ucap Rahmat. 


"Eh lo kalo pulang jangan ngajakin gue ribut kenapa sih? 
Heran punya abang kelakuannya astaghfirullah semua" 
ucapnya sambil memakai sepatunya. 


"Banyak omong lo, sana pergi kangen brownies lo gue" kata 
Rahmat. 


"Gue ga kangen?" Ucapnya pura pura sedih. 
"Gak ada yang kangenin lo" ucap Tegar dari arah belakang. 


"Astaghfirullah sabar Man punya peliharaan langka emang 
kaya gini" ucapnya ngacir keluar rumah. 


"GUE PERGI DULU, ASSALAMUALAIKUM" teriaknya dengan 
kepala nongol diantara pintu. 


Brak!! 


Setelahnya pintu rumah itu dihempas kencang olehnya. 
Membuat dua manusia didalamnya terperanjat kaget. 


"Anak siapa sih? Kok beda sama kita ya?" Ucap Tegar 
dengan mata yang melirik ke pintu rumahnya. 


"Ya beda lah Malika dia cewe kita cowo. Atau jangan-jangan 
lo udah tukar golongan jadi cewe" ucap Rahmat. 


"Ngadi ngadi lo ya. Gue bogem juga lama lama" ucapnya 
gemas. 


Manda melangkahkan kakinya hingga gerbang. la akan 
berjalan untuk sekarang lagian warung nya juga ada 
diujung perumahan. 


Baru beberapa langkah ia melangkahkan kakinya, langsung 
terhenti oleh seorang pria. 

la mengernyit heran mengapa teman abangnya ini malah 
berhenti didepannya bukannya didepan rumahnya. 


"Lohh kak Dylan ngapain?, Rumah Manda disana bukan 
disini" ucapnya polos. 


"Iya tau" jawabnya "by the way mau kemana kok pake item 
item?, Mau ngelayat dirumah siapa?" Tanyanya bingung. 


"Mau kewarung, gak ada yang meninggal emang guenya 
suka item kok" 


"Yaudah ayo gue anter ke warung nya" 
"Gapapa nih?" Tanyanya memastikan. 


"Gapapa ayo mumpung masi gue kasih gratis besok besok 
bayar ya neng" ucapnya sambil tertawa. 


"Bayar pake apa?" 


"Em. Gak usah pake duit, kita jalan jalan aja weekend. 
Gimana mau gak?" balasnya cengengesan. 


"Bolehh asalkan Lo mau nanggung biaya makan gue yang 
astaghfirullah" ucapnya mengerjapkan matanya berkali-kali. 


"Aman. Makanan lo bakal ada terus. Kalo gak ada 
makanannya Lo aja yang gue makan" gemasnya. 


Melihat gadis itu rasanya Dylan ingin menculiknya saking 
gemasnya. Tapi pikiran itu ia kubur takut dibogem 
abangnya. 


"Yaudah jangan banyak bacot lagi ntar gue telen lo. Naik!" 
Ucapnya menyerahkan helm. 


"Etts tunggu dulu. Kalo pake motor percuma kan deket, 
anterin gue ke supermarket yang diluar yaa sekalian mau 
beli camilan" ucapnya memohon disertai puppy eyes 
andalannya. 


"Iya udah ayo naik" 


Dylan melajukan motornya dengan kecepatan sedang. Tidak 
ada obrolan diantara mereka berdua. Hanya semilir angin 
menyejukkan yang menemani perjalanan mereka ke 
supermarket terdekat. 


Gimana ? Ada yang garing kalo ada tandain yaa ntar 
aku celupin di air rebusan biar jadi lembek 
Udh ah canda Mulu. 


Gomawo yg udah baca 


09 


Annyeong kaum gabut 


Happy reading 


Sesampainya di supermarket ia langsung memilih bahan- 
bahan untuk membuat brownies dan juga camilan yang ia 
mau. 


la mendorong troli sembari sesekali mengambil camilan 
yang menurutnya bisa dijadikan untuk mengisi mulutnya 
dikala sedang nonton drama Korea kesukaan nya. 


Masih dengan posisi induk ayam dan anaknya yang 
mengekor dibelakang. Setelahnya Dylan berjalan 
disampingnya dengan Manda yang masih fokus dengan 
calon camilan nya nanti. 


"Manda gimana kalo gue naik ke troli, lo yang dorong. Mau 
gak?" Ucapnya dengan senyum manisnya. 


"Ihh apaan dimana mana tuh cewe yang naik cowo nya yang 
dorong. Gak mau gue ah!" Ketusnya. 


"Maka dari itu, harus beda dari yang lain". 


"Udah jangan kebanyakan bacot" langsung saja ia 
melompat menaiki troli. 


"Astaghfirullah halazim gue sembur lo lama lama" geramnya 
kembali mendorong troli. 


"Kalo semburnya pake semburan cinta gak papa"ucapnya 
mendongak menatap Manda. 


"Jangan ngadi ngadi lo!. Gue jual lo disini ntar!" Ucap ga 
memperingati. 


"Yaudah diem nih diem" balasnya dengan memperagakan 
mulut terkunci. 


"Ternyata peliharaan gue udah jinak ya bund” ucapnya 
menepuk pucuk kepala Dylan. 


Mereka kembali berjalan dengan Dylan diatas troli. Tiba-tiba 
mereka dikejutkan oleh beberapa Cecunguk yang 
mengejutkan mereka dari arah depan. 


"WOI!!" teriak orang itu bersamaan. 
"Astaghfirullah setan!" Teriak mereka berdua 
"Ngapain kalian disini?" Sambungnya 


"Jadi tadi kita mau main ke rumah lo sih, mau beli camilan 
dulu makanya mampir kesini". Jawab Revia cepat. 


"Lo sama kak Dylan ngapain gini sih?" Tanya Refi yang 
melihat posisi Dylan dan Manda Yang tertukar. Dimana 
seharusnya Dylan yang mendorong Manda yang diatas troli. 


Sedangkan Ais hanya geleng-geleng kepala melihat ulah 
temannya dan juga kakak kelasnya itu. 


"Yaudah barengan aja kerumah gue nya, gue mau bayar 
bentar" ucapnya mengabaikan pertanyaan Refi. 


Dylan yang mengerti keadaan langsung turun dari troli, 
sedangkan gadis itu mendorong troli nya menuju kasir dan 
langsung membayar semua belanjaannya. 


Barang-barang belanjaannya ia titipkan di mobil Revia. 
Kemudian ia kembali menaiki motor Dylan. 


"Ayo kak pulang!" 
"Pegangan ntar malah rebahan di aspal Lo nya" ucap Dylan. 


Setelah dipastikan gadis itu memakai helm juga 
berpegangan ia mulai menyalakan motor nya dan mulai 
membelah jalanan yang ramai tapi tidak macet. 


Setelah sampai dirumahnya ia langsung disuguhkan 
pemandangan lima orang pria yang sedang mencabuti 
rumput dan juga menyapu dedaunan dari pohon mangga 
yang ada didepan rumahnya. 


"Digaji berapa kalian sama bang Rahmat?" Gurau gadis itu, 
yang bukan lain yaitu Manda. 


"Bang Rahmat siapa? Doi Lo?" Tanya Dylan dengan kedua 
tangan memegang kantong kresek besar berisi belanjaan 
tadi. 


"Abang gue yang pertama baru balik dari kuliah dipadang" 
jawabnya melangkahkan kaki memasuki rumah, diikuti oleh 
ketiga gadis yang baru turun dari mobil tadi. 


"Kita masuk dulu ya semua" ucap mereka bertiga 
berbarengan. 


Zacky memandang Refi dengan raut memelas tanpa 
diketahui oleh yang lainnya. 


Ketiga gadis tersebut langsung berkutat di dapur. Manda 
yang sedang mengocok telur, Ais yang sedang memanaskan 
kukusan sedangkan Revia dan Refi sibuk merekam aktivitas 
memasak mereka. 


Sedangkan diluar kelima pria yg ada di depan rumah Manda 
tadi tengah menatap Dylan sengit. Sudah seperti akan 
memakan Dylan hidup-hidup. 


Dylan yang ditatap acuh saja dan lanjut bermain game 
diponselnya. Hingga lemparan gumpalan tanah mendarat di 
keningnya. 


Sedangkan yang lain sudah tertawa ngakak melihat 
tampang garang Dylan. 


"Punya masalah apasih kalian sama gue?" Tanya nya 
mendramatis. 


"Bejibun kesalahan lo ke kita" ucap Bryan. 


"Pertama lo pergi sama adek gue gak izin dulu. Kedua tadi 
gue suruh lo cepetan kesini ngapain malah nyangkut di 
adek gue. Ketiga udah tau kita lagi kerja Lo malah nyante 
nyante main game. Gimana gak di timpuk pake gumpalan 
tanah dan masih mending gumpalan tanah dari pada 
gumpalan dosa lo" ujar Tegar panjang lebar, tanpa berhenti 
untuk mengambil nafas. 


"Aww santai bang. Ngerap lo hebat juga" jawabnya 
melenceng dari pertanyaan. Dengan mata kembali fokus 
pada gamenya. Sedangkan yang lainnya memberi tatapan 
permusuhan pada Dylan. 


Sedangkan ketiga pria disana diantaranya Zacky, Dika dan 
juga Ghifa hanya diam menyimak. Tiba-tiba Ghifa, Zacky 
dan juga dika saling pandang lalu tertawa kecil. 


Lalu mereka berjalan mendekati Dylan, setelahnya yang 
terjadi Zacky mengangkat kaki Dylan. Dengan Dika 
mengangkat badan Dylan. Langsung saja mereka 
mengangkat Dylan kearah tumpukan dedaunan kering yang 
siap dibakar. Sedangkan Ghifa mendapatkan bagian stand 
by di dedaunan. 


Setelahnya Zacky dan Dika merempar Dylan pas diatas 
tumpukan dedaunan. 


Brukkk!! 


"Gue bakar lo ye kak, Ngadi ngadi bangett" ujar Ghifa 
mengancam dengan korek api berada ditangannya. 


"Udah woi ampun elahh iyaa gue bantuu, bantuin berdiri 
dulu ini kejam banget" ucapnya sang empu memohon tak 
ikhlas. 


"Tunggu dulu dongg ada syaratnya" ucap Zacky dengan 
satu mata mengedip. 


"APA?! APA! CEPETAN! ENCOK NIH PINGGANG GUE BELUM 
JUGA TUA UDAH JADI TUA DULUAN YANG ADA!!" Teriak Dylan 
ngegas. 


"Syaratnya kita serahkan kepada bang tegar dan juga kak 
Bryan kepada kedua bintang tamu dipersilahkan menaiki 
panggung terimaka---" ucap Ghifa terpotong ketika menoleh 
kebelakang mendapati tidak ada lagi ice bear dan juga 
Grizzly atau juga disebut beruang coklat dibelakang 
mereka. Sedangkan panda nya sedang di kerjain habis 
habisan oleh ketiga adik kelasnya. 


"Pasukan bear bears kita kemana nih, kok ngilang?" 
Sambung Ghifa. 


"Tau tuh kabur ni ninggalin kerjaan sama kita untung lebih 
tua dari gue" ucap Dika sembari matanya melirik ke arah 
pintu rumah Manda. 


Sedangkan didapur keempat gadis itu baru menyelesaikan 
acara masak memasaknya. Setelah memotong brownies nya 
dan juga ditaburi dengan keju keempat gadis itu ingin 
membawa keluar rumah tiba tiba dari arah pintu dapur 
dikejutkan oleh kedatangan sosok pria yang bisa dibilang 
tampan. 


Keempat gadis itu menatap kagum melihat sosok pria 
tersebut tentunya kecuali Manda. la malah sebaliknya 
menatap abangnya sinis. 


"AAAAA!!" 


Gimana Masi garing? 


Gomawo manteman 


10 


Holla babyy 

Aku datang lagi, niatannya gak mau lanjutin lagi nih 
cerita. Insecure aing hehe. 

Tapi karena support dari sahabat ku jadinya lanjut 
deh hihi. 


Baca bismillah dulu kuy! 
Kalo ketemu typo tolong tandain ya beb, makasii. 


Sebelum baca kasih vote and spam komen bismillah 
dulu dong!! 


Jangan ngeghosting kek doi juga ya beb :) 
Happy reading!! 
>> Batas suci << 


Suara teriakan cempreng itu berasal dari Ais dan juga Revia. 
Mereka berdua terpana akan ketampanan manusia didepan 
mereka sekarang. Ralat bukan manusia tapi bak pangeran. 
Maklum saja mereka berdua jones akut. Bukan berarti tak 
laku akan tetapi emang anak nya yang tak bisa asal memilih 


yang pas. 


Mereka juga bisa dibilang pemburu cogan. Terlihat aneh 
bukan? Tapi, memang begitu kenyataannya. 


Pria yang baru sampai di dapur mengernyitkan dahi nya 
heran sekaligus terkejut. 


Sedangkan Manda dan Refi juga termasuk pemburu cogan. 
Hanya saja sekarang tak mungkin Manda akan teriak juga 


karena yang didepannya kini abangnya yang pertama. 


Kalau alasan Refi entahlah tiada yang tau selain Refi dan 
author sendiri. Hihi 


Manda yang mulai malas melihat tingkah temannya 
langsung saja melangkahkan kaki menuju halaman 
rumahnya tak lupa membawa brownies dan aneka camilan 
lainnya meninggalkan ke dua Cecunguk yang gila cogan. 
Refi yang juga muak juga ikut melangkahkan kakinya 
mengikuti Manda. 


Melihat teman adiknya yang sedang melongo membuat 
Rahmat mengulurkan tangannya mengajak kedua Cecunguk 
tadi berkenalan. 


"Nama gue Rahmat, Abang nya bocil tadi. Nama Kalian 
siapa?" Tanyanya menyadarkan kedua gadis yang sedang 
senyam senyum sendiri. 


"Em nama gue Ais bang hehe, salam kenal ya" ucapnya 
menyambut senang tangan Rahmat. Dibalas anggukan oleh 
Rahmat. 


la kembali menjulurkan tangan nya ke arah Revia. Revia 
yang menyadari itu menyambut uluran tangan dari Rahmat. 
"Nama gue Revia bang hehe," ucapnya cengengesan. 


Sedangkan diluar sana mereka duduk membuat lingkaran 
dengan ditengah tengah mereka terdapat satu buah botol 
kosong yang berarti mereka akan bermain truth or dare. 


Mereka yang tertinggal dibelakang tadi telah bergabung. 


Mereka semua dilanda keheningan hingga suara Ghifa 
memecah keheningan. "Ngapain diem-diem dih bege!" 
Celetuknya memang suka ngegas. 


Mereka memandang satu sama lain, lalu kembali menatap 
datar ke arah Ghifa. Baru saja Revia akan beradu argumen 
dengan Ghifa langsung saja salah seorang dari mereka 
menghentikan perdebatan konyol yang akan berakhir baku 
hantam. 


"Diem udahh diem!." Tegas Dylan setengah berteriak 
mengacak rambutnya frustasi. la masih kesal atas kejadian 
tadi, kejadian dipermalukan oleh adik kelas nya. Masa iya 
sudah ganteng ganteng malah di lempar ke tong sampah, 
kan jadi berantakan dandanan rapi ala cogannya. 


Mereka yang mendengar Dylan berteriak terkejut bukan 
main dan langsung terdiam, terkecuali oleh gadis yang tidak 
terkejut akan teriakan itu karna itu sudah menjadi makanan 
sehari-hari nya 'dulu'. 


Tidak mau berlama-lama lagi Zacky mengambil alih untuk 
memutar botol yang sudah ada ditengah tengah lingkaran 
mereka. 


Pas botol itu mengarah ke Zacky itu sendiri, ia mengeram 
kesal. Mengapa harus ia yang pertama? Mengapa tidak Dika 
saja?. Entahlah bagaimana pun itu tetap saja Zacky harus 
menerima kenyataan yang sudah ada didepan matanya. 


Ini gue ngomong apa si anjirr! Gajelas banget dah . 


"Truth or dare?!" Teriakan maut dari Refi mengejutkan 
semua orang. Tetapi mereka kembali menormalkan raut 
wajah mereka masing-masing. 


Zacky yang malas-malasan kemudian menjawab 'dare' 
sebagai pilihan yang menurutnya tepat. 


Dibalik pilihan yang menurutnya tepat, terdapat makhluk 
astral yang tertawa jahat. Makhluk astral itu bukan lain dan 


bukan maen maen adalah Ais. 


Kemudian sang makhluk astral tersebut langsung 
mengajukan tantangan untuk seorang sultan. 


"Tantangannya yaitu ajak jadian orang yang lo suka diantara 
kita sekarang juga!" Tegas Ais kegirangan. 


Mendengar itu Zacky tersenyum miring, kemudian berujar 
lagi. "Mana sempat keburu jadian!" Katanya meledek. 


Semuanya menatap Zacky dengan tatapan menyelidik, 
sedangkan Zacky malah menatap Refi sambil menunjukkan 
senyum tipis. Dan yang ditatap malah menunjukkan wajah 
cemberut membuat sang empu gemas. 


"Beneran Rep?," Tanya Ais kepada Refi. la memang sudah 
menaruh curiga terhadap keduanya. Mereka selalu pulang 
berdua. Tidak salah kan kalau Ais dan yang lainnya juga 
ikutan curiga?. 


"Tanya aja sendiri!" Ucapnya ngegas. Memang selalu ngegas 
sih mereka mereka ini. 


Lalu tatapan semuanya beralih ke Zacky. Merasa ditatap ia 
balik menatap garang semua orang yang menatapnya. Lalu 
ia mengeluarkan kata-kata mengancam, "apa liat liat?!" 
Ucapnya berdiri lalu berkacak pinggang. 


Setelahnya bacotan dari teman-temannya yang menanyai 
secara beruntun. 


"Jadi beneran?," Tanya Manda 
"Kapan? Kok kita gatau?," Tanya Revia lagi. 


"Bisa-bisanya jadian ga ngasi tau kita!," Geram Ghifa. 


"Iya!, Takut diporotin duitnya tuh!" Celetuk Ais 
menambahkan. 


"Kalo gitu besok satu kelas wajib lo traktirin, kalo gak Lo 
traktir gue bakar habis duit Lo!," Ancam Dika. 


Zacky mengabaikan perkataan semua orang kecuali 
pertanyaan Revia yang masih wajar bila ditanyakan, 
"Sekitar satu Minggu yang lalu kita jadiannya sih, tapi 
sekarang bebeb Refi lagi ngambek," ucap Zacky disertai 
wajah semangat setelahnya berubah dengan bibir 
mengerucut sok imut. 


"Dia ngambek gara-gara gak gue beliin monyet, katanya dia 
mau pelihara monyet, karna gak ada yang jual monyet 
beneran gue beliin kucing aja, padahal kan imut, ehh dia 
malah jerit-jerit ketakutan dan berakhir ngambek dah 
sampe sekarang," ucap Zacky menjelaskan panjang lebar. 
Sedangkan Refi meliriknya tajam. 


Usai mendengar dan juga mengerti apa yang dijelaskan oleh 
Zacky semua orang menatap kagum pada Refi, karna 
permintaan langkanya tersebut. 


Manda yang sangat terkagum-kagum dengan kelangkaan 
dari sobatnya langsung mengangkat tangannya lalu 
mengarahkan punggung tangannya pada kening Refi, yang 
ia rasakan hanya lah seperti suhu tubuh Manusia pada 
umumnya. 'masih waras' dirinya membatin. 


Teringat pada tiga lelaki yang lebih tua dari mereka, mereka 
bertiga hanya menyimak saja. Dylan yang biasanya heboh 
sekarang jadi diam akibat mengantuk. Biasanya ia disiang 
hari selalu terlelap agar nanti diwaktu tengah malam bisa 
melek. 


Usai bermain truth or dare mereka memutuskan untuk 
pulang karna langit sudah berganti warna, dari yang semula 
nya terang sekarang telah menjadi gelap, itu tanda nya 
sudah malam. 


Tak lupa juga mereka memakan apa yang sudah dimasak 
oleh keempat gadis tadi. 


Teman-teman Manda bergegas untuk pulang sedangkan 
kedua teman abangnya masih menetap disana. Katanya 
mereka ingin pulang malam saja karena kalau pulang 
kerumah hanya tersisa mereka berdua saja ditambah lagi 
dengan beberapa asisten rumah tangganya. 


Kini mereka telah berpindah kedalam rumah. Setelah 
membersihkan peralatan mereka tadi yang diluar, Manda 
duduk di sofa ruang tamu kemudian mulai bermain 
ponselnya. la membuka aplikasi yang sedang Hits, apalagi 
kalau bukan TikTok. 


la memutar salah satu Vidio yang lewat diberanda TikTok 
nya. Mungkin itu sedang trend di media sosial. 


"Terpesona aku terpesona" begitulah kira-kira yang sedang 
Hits sekarang. 


Dylan yang mendengar sound TikTok itu langsung terkena 
sindrom. la turun dari sofa yang semula ia duduki. Kemudian 
berjoget bak orang yang sedang kesurupan, sembari 
merapalkan lagu yang keluar dari ponsel Manda. Akan tetapi 
yang ia nyanyikan sedikit melenceng dari lagu yang 
sebenarnya. 


Bunyinya, "terpesona akuu bukan lahh ahli surga" nyanyi 
nya sedikit menghayati. 


Sedangkan kedua pria disebrang duduk mereka berdua 
yang sedang bermain game online diponsel mereka merasa 
terganggu dengan aksi nyeleneh Dylan. Mereka berdua 
Tegar dan juga Bryan. 


Omong-omong soal Rahmat anak tertua telah pergi keluar 
untuk menjemput mamanya yang telah menunggu nya di 
tempat kerjanya. 


Tegar risih melihat temannya ditatap aneh oleh sang adik 
perempuan satu-satunya. Kemudian berdiri menghadap 
Dylan. 


la mengusir Dylan agar pergi dari rumahnya. Bryan yang 
paham kode Tegar yang dalam mode 'senggol bacok', ia 
juga melangkahkan kaki keluar dari rumah Tegar tanpa 
mengucapkan sepatah kata pun. 


Dylan yang sedang ditarik oleh Tegar sempat-sempatnya ia 
berteriak, "MANDA WEEKEND KITA JALAN JALAN OKE?!" 
teriaknya menggema ditengah rumah yang tidak terlalu 
megah. 


Teriakan Dylan hanya diacungi jempol sembari menyengir 
oleh sang gadis itu. 


>> Batas haram << 
Wkwkwkwk garing kan? 


Emang garing sih yang lembek mah bagian dalamnya 
cireng. 


Makasii udah baca 


11 


Kasih aku vote and komen dulu dong hehe 
Makasih semua 


Happy reading 


Pagi hari yang cerah dan kicauan burung khas pada pagi 
hari menyapa seorang gadis yang sedang menelusuri 
koridor untuk menuju ke kelasnya. la tersenyum lebar 
memperlihatkan betapa semangatnya hari ini untuk ia 
jalani. 


la menyapa tukang penjaga sekolah yang sedang membuka 
kunci pintu setiap kelas dan juga menyapa bapak tukang 
sapu yang sedang menyapu dedaunan yang berguguran 
akibat dari semalam angin berhembus cukup kencang. 


Ketika ia menyapa orang orang disekitarnya entah mengapa 
ia merasa sedikit lega. Tak tahu apa untungnya ia selalu 
menyapa orang-orang disekitarnya. la berkata, 'mulai dari 
sekarang bersikap ramah terhadap semua orang, yakin aja 
deh nanti waktu kita butuh pertolongan seseorang, dan 
mungkin saja orang yang akan menolong mu kelak adalah 
orang yang pernah kau sapa, kemungkinan besar orang 
tersebut tidak berberat hati menawarkan mu bantuan' 
ucapnya yang dikala itu. 


Kini gadis itu telah sampai dikelasnya, masih terlalu pagi 
untuknya datang hari ini. Sebagai ketua kelas yang baik ia 
sedang berusaha untuk disiplin. Tapi ini hanya bertahan 
hingga beberapa hari saja. Besok-besoknya akan telat lagi, 
percayalah. 


la duduk di bangkunya sambil membaca buku. Tentunya 
bukan buku pelajaran melainkan novel. Itupun bukan 
novelnya sendiri, kemarin ia meminjam punya Ais sewaktu 
mereka bermain kemarin. 


Satu persatu orang telah datang. Tak lama setelah itu bell 
masuk berbunyi dan mereka semua menyiapkan buku untuk 
belajar di atas meja masing-masing. 


Ketika mereka sedang menunggu guru yang akan masuk, 
Dika berteriak mengumumkan jika kan ada murid baru di 
kelas mereka. 


"Woii!!, Buk Jas gandeng anak baru deh kayaknya" usai 
berteriak tak karuan ia langsung duduk ke kursinya. 


Tak lama setelah itu buk Jasmainar memasuki kelas diikuti 
oleh seorang lelaki yang gayanya terkesan dingin. Tetapi tak 
bisa dipungkiri jika pria tersebut sangat lah tampan. 
Mungkin ia bisa masuk list cogan dikelas ini. 


Setelah ia memperkenalkan diri, ia langsung duduk 
berdekatan dengan Revia, tepatnya dibelakangnya. 


Entah mengapa kali ini Revia tidak pecicilan. Mungkin ia 
ingin menjaga imagenya didepan anak baru ini. 


Terdiam beberapa saat, Ais langsung saja garcep 
mengulurkan tangannya untuk dijabat, "gue Ais" ucapnya 
singkat. 


Pria itu membalas jabatan tangan Ais sambil berujar, 
"Fauzan" ucapnya sama-sama singkat. Sama-sama dingin. 
Entah jadi apa jika mereka berdua disatukan. 


Setelah melepas uluran tangan Ais, Fauzan mengulurkan 
kembali tangan nya pada Revia. Tetapi Gadis itu tak 


menyahut, malah melamun. 


Ais yang tahu jika teman satu nya ini bengong, sontak 
melayangkan satu toyoran yang cukup kuat dikepala Revia. 
Gadis yang di toyor tadi meringis sakit dan juga matanya 
menatap tajam Ais, yang ditatap malah menatap lebih tajam 
balik, membuat nyali seorang kurus kerempeng menciut. 


la melirik kebelakang mendapati pria tadi masih setia 
mengulurkan tangannya, setelah sadar ia membalas jabatan 
tangan pria yang bernama Fauzan tadi, "gue Revia," 
ucapnya duluan memperkenalkan diri. la menatap Revia 
sebentar lalu mengucapkan namanya, "Fauzan". 


Setelah Fauzan, si murid baru duduk anteng. Buk Jas 
kembali keluar kelas sembari melambaikan tangan tinggi- 
tinggi sehingga ketiak nya yang basah oleh keringat 
terlihat. 


Setelah tubuh guru tersebut tenggelam dibalik pintu, seisi 
kelas tertawa ngakak. Sampai tatungkuik, tatilantang, 
tajungkang, tajilapak, dan juga ada yang sudah rebahan 
manjahh ala mba Syahrini. 


Radit yang satu-satunya siswa terjulid se-Bima sakti 
langsung berkata mengejek, "angkat tangan mu Shaggy," 
lalu kembali tertawa ngakak. 


Kemudian Aryo ikut meramaikan, "pake Rexona nggak tu 
buk?." 


Lalu si Ghifa juga ikutan, "biasanya kau pakai minyak wangi, 
biasanya tak bau beginiii. saya curigaaa, saya tertawa" 
potongan lagu dangdut yang ia ubah lirik nya itu menjadi 
senjata nya ketika sedang julid. 


Memang anak murid kurang hajar, kudu dihajar dulu biar 
mulutnya gak kurang hajar. Kalian mau aku hajar?!. Candaa 
baby :* 


Diantara tawa-tawa yang menggelar di kelas itu, ada 
seorang gadis yang anteng duduk di bangkunya. "Tau gak 
sih kalian pada?!, Waktu kalian nyindir buk Jas, gue 
ngerekam suara kalian semua lohh," ucap Annisa si anak 
caper, memang dia sendiri yang selalu cari muka ke guru- 
guru. jadi kalo kalian ketemu muka nya si Annisa calling- 
calling author ye, kita tampol bareng-bareng. 


Mendengar seruan Annisa seisi kelas berhenti tertawa 
hingga beberapa detik, lalu semuanya mengerumuni meja 
Annisa, diantara mereka ada yang menggeledah tas Annisa, 
ada juga yang memeriksa kantong rok gadis itu, tentunya 
cewek dong ya yakali cowo yang grepe-grepe kantong anak 
gadis orang. 


Yang mendapatkan ponsel Annisa merupakan ketua kelas 
nya, Manda. la mengangkat tinggi-tinggi ponsel tersebut. 
Kini mata semua orang beralih pada ponsel yang ada 
ditangan gadis itu. Ternyata tidak semudah itu saepull!, 
Ternyata ponselnya terkunci. Satu kelas menggeram kesal. 


Kemudian kerumunan itu terpecah kala seorang anak baru 
tadi yang bernama Fauzan menerobos masuk ke 
kerumunan, jangan lupain Fauzan pliss. la kemudian sedikit 
menunduk menghadap kearah Manda karena tubuhnya 
yang cukup tinggi. Merebut ponsel itu lalu mengotak-atik 
ponsel Annisa. Tak lama kemudian kunci ponsel terbuka 
dengan mudahnya. 


Satu kelas menganga lebar hingga sudut bibirnya robek. 
Sadis bingits asoyy. Kemudian tepuk tangan riuh mengisi 
kelas gila itu untuk kali ini. Fauzan mencari rekaman suara 


yang Annisa bangga kan tadi, setelah dapat lalu ia 
menghapus total. 


la berjalan kearah meja Annisa dengan tangan kiri berada 
didalam kantong celananya, lalu tangan kanan memegang 
ponsel dengan senyum miring yang tercetak di wajahnya, 
yang melihatnya bukan tersepona melainkan menyeramkan. 


Fauzan meletakkan ponsel itu dimeja sang pemilik. Lalu 
berujar, "jangan buat kelas yang tadinya kompak, hancur 
cuma karna lo mau caper!," Tegasnya menekankan setiap 
kata yang ia ucapkan. Lalu kembali ketempat duduknya 
semula. 


Annisa masih diam mematung, sedangkan yang lain hanya 
mulai bergosip ria, baik cewek dan juga cowok, hingga 
teriakan dari Bima yang berasal dari luar kelas 
menginterupsi mereka untuk diam. 


Setelah sampai didalam kelas Bima membuat raut muka nya 
tampak lesu, membuat semua orang bertanya-tanya, ada 
berita apa lagi ini. 


Bima itu diibaratkan seperti Revia versi cowok, sifatnya tak 
kalah julid. 


Ketua kelas mulai jengah, lalu menghampiri Bima, "kenapa 
Bim?," Tanya nya menahan sabar. 


la menatap seluruh isi kelas lalu berujar, "Seluruh guru-guru 
rapat, seluruh kelas jamkos, tapi nggak ada yang boleh 
keluar kelas," Ucapnya kemudian tertawa ngakak. 


Seluruh kelas menatap Bima nyalang, mereka pikir ada 
berita buruk membuat yang lain was-was, kemudian mereka 
mengambil apa saja yang bisa dilemparkan ke wajah 
menyebalkannya itu. 


Melihat Bima dalam bahaya sang ketua langsung 
menghentikan aksi kekerasan terhadap manusia yang 
sangat-sangat berdosa. 


Manda berdiri didepan papan tulis lalu berujar"Dari pada 
mukulin dia mending kita malak aja gimana?!," Seru sang 
ketua kelas menaik turunkan alisnya. 


"Lumayan juga buat nambah-nambah uang kas kelas, atau 
buat bantu bantu orang yang membutuhkan," sambungnya, 
satu kelas mengangguk setuju. 


"Yaudah cuss kita keluar kelas, kalo ketahuan pak Sukman 
ntar gue yang tanganin," ucap Manda sangat yakin. 


"gass atuh neng!" Zacky berseru lantang. 


Semua berpencar, kini tujuh orang sedang menuju kelas XII 
IPA 2, masing-masing kelompok membawa kardus yang 
bertuliskan 'NGEMIS PAKSA' tulisannya pun lumayan 
besar, disampingnya terdapat tulisan yang berukuran kecil 
dengan bertuliskan "alias malak:. 


Sebelum memasuki kelas para XII mereka serempak 
mengucapkan salam dan juga mengetuk sopan. Biarlah 
sekarang bertindak sopan asalkan nanti bisa bebas jadi 
kurang hajar. 


Ais yang memegang kardus untuk tempat uang nantinya 
hanya diam membiarkan teman-temannya yang mengatasi, 
ia hanya diam sembari mengikuti kemana uang akan keluar 
dari kantong sang orang yang baik hati juga berlapang dada 
akibat palakan teman-teman nya yang minus dari kata 
berakhlak. 


Revia melangkah satu langkah kedepan mulai mengetuk 
pintu kelas sopan, terdengar dari luar jika ada yang sedang 


bernyanyi dipandu oleh gitar dengan suara yang tak terlalu 
bagus juga tak terlalu buruk. Sedang-sedang saja tak 
mengalahkan suara akang Ariel Noah tak juga seburuk 
suara cempreng ketua kelas ketika berteriak. 


"Assalamualaikum, kakak kakak ganteng dan cantik jelita 
buka pintunya dong!" Seru Revia lantang diselingi 
mengetuk pintu kelas. 


Masih belum ada tanda-tanda akan terbukanya pintu. 
Kemudian berganti menjadi Refi tetapi ditahan oleh Zacky 
sehingga otomatis teralihkan pada Zacky. Saat Zacky 
mengetuk masih belum ada tanda-tanda. 


Mulai jengah Manda turun tangan, ia menggeser Zacky 
kesamping, lalu menggedor gedor pintu kelas orang lain, 
tiada takutnya gadis satu ini. Masih belum menyerah ia 
mengetuk dengan bedan sepenuhnya ia tempel 'kan pada 
pintu. 


Brukk!! 


Thanks for Reading 
Mau minta tolong nihh 


Tolong ajak temen kalian ramein lapak aku dong, 
sepi bngt dah kek kuburan. 


Yg mau promosiin di medsos boleh tag aku ntar aku 
repost. 


Makasi sekali lagi yaa 


12 


Buruan 
Vote+ komen 
Sebelum ajal menjemput 


000 


"Pake baju apa dong?, Pake masker nggak ya?, Tapi percuma 
kalo pake masker kak Dylan tetep bisa liatin gue. Gilaa malu 
banget!," Erangnya frustrasi. 


Pagi-pagi sekali, dihari Minggu nan cerah, Manda sudah 
teriak-teriak tak karuan, ia sibuk memilih pakaian yang akan 
dipakainya untuk pergi jalan-jalan bersama Dylan. 


la juga masih memikirkan bagaimana nanti jika ia bertemu 
dengan kakak kelas sekaligus teman dari Abangnya. Ingin 
rasanya ia tidak jadi pergi bersama Dylan, akan tetapi tak 
enak hati jika membatalkan janji yang sudah lama ia buat 
bersama Dylan. 


Kemudian ia memutuskan untuk menggunakan celana Jeans 
putih dipadukan dengan Sweater rajut berwarna ungu 
muda. Tampak cocok dengan kulitnya kini. 


Setelah bersiap-siap ia segera melangkahkan kakinya keluar 
rumah, menyambut kedatangan Dylan. Memang tadi 
sebelum gadis itu meninggalkan kamarnya, sudah 
mendapat kabar bahwa Dylan sudah sampai di depan 
rumahnya. 


Belum sampai ia melangkahkan kakinya keluar pintu rumah, 
sudah disambut suara lembut serta senyum nan 
menenangkan oleh ibunya dari belakang. Kemudian 


berbalik arah menjadi menghadap ibunya juga balas 
tersenyum. 


Ibu dengan tiga anak itu mengusap pelan rambut anaknya 
nan lembut, "mau kemana anak gadis mama?," Tanya nya 
lembut. 


Belum sempat gadis itu menjawab, ucapan salam sudah 
memotong pembicaraan antara Ibu dan anak itu. 
"Assalamualaikum Tante," ucapnya sopan, masih setia 
berdiri didepan pintu, masih menunggu untuk ditawarkan 
masuk olah tuan rumah. 


"Waalaikumsalam nak," ucapnya, kemudian kembali berujar, 
"masuk dulu yuk, kita sarapan sama-sama," ujar ibu muda 
itu kembali. 


Langsung saja Dylan memasuki rumah dan duduk di kursi 
ruang makan. Penampakan Dylan disini terlihat kalem, apa 
mungkin menjaga image di depan camer?. Tidak ada yang 
tahu. 


Saat tengah asik menyantap sarapan, dari tangga turun dua 
curut dengan wajah bantalnya. Seperti nya belum 
menggosok gigi ataupun mencuci muka. Jorok sekali 
bukan?, Tetapi ketampanan mengalahkan segalanya. 


"Ciee yang pagi-pagi numpang makan" ucap Tegar yang 
sangat kurang hajar, sementara ibunya sudah menatap 
tajam anak yang keduanya selalu saja berbicara ceplas 
ceplos, tidak perduli jika orang lain akan tersinggung 
dengan ucapannya. Sedangkan Tegar hanya membalas 
dengan cengiran khasnya yang selalu minta di tampol. 


"Kalian mau kemana pagi-pagi begini?," Tanya Reyna disela 
sela kunyahan roti bakarnya. Kemudian meneguk susu yang 
berada didepannya. 


"Mau pe-" belum sempat Dylan menyudahi kalimatnya, 
Rahmat langsung memotong perkataan Dylan. "Mau PDKT- 
an sama Manda Mah" ucapnya enteng, yang dihadiahi 
lemparan garpu tepat pada dahinya, siapa lagi kalau bukan, 
Manda. Gadis itu tertawa menggelegar di seluruh penjuru 
rumah. 


Yang dilempar, seketika darah nya mendidih. "Kalo kena 
mata gue gimana?!, Kalo buta gimana?, Mau gantiin mata 
gue?!" Tanya nya beruntun dan nada nya sangat ngegas. 


"Enak aja pake mata gue. Mata Sapi noh, cucok Ama mata 
Lo!" Balas gadis itu langsung menarik tangan ibunya 
dengan cepat mencium tangan sebelum pergi. Kemudian 
melepaskan tangan ibunya disambung dengan menarik 
tangan Dylan. Sungguh gadis ini sangat suka berbuat 
seenaknya saja. 


KKK 


Setelah berlari terbirit-birit menuju Mobil untuk 
menghindari amukan Rahmat, kini keduanya tengah 
membelah jalanan Sungai penuh yang ramai lancar. 


"Kita mau kemana?," Tanya Dylan pada akhirnya, setelah 
bergulat dengan pikirannya, topik apa yang akan ia bahas 
dengan gadis sensi-an yang sedang berada sampingnya. 

"Kerumah lo," jawabnya menatap sekilas manik mata Dylan. 


Ciitt... 


"Ngapain sih!" Protes Manda tak terima kepalanya hampir 
menghantam dashboard. 


Dylan menghentikan laju nya secara mendadak. Lalu 
beringsut mundur hingga punggung nya benar-benar 


menekan jok Mobil nya. 


la menggeleng-gelengkan kepalanya, " nggak!, Lo bukan 
cewek, bukak topeng lo!, Berani-beraninya nyamar jadi 
Manda!," Ujar Dylan tak menyangka. 


"Apasih gila!" Hardik Manda tak terima. 


"Kalo cewe ditanya jawabnya terserah, lah Lo?, Malah jawab 
kerumah gue, nggak mungkin Tegar punya adek cowok lagi, 
bukak nggak topeng lo!" Dylan masih bersikukuh dengan 
perkataan nya. 


"Bener bener gila ternyata!" gadis itu sudah terlanjur emosi. 
Ingin rasanya ia menendang kepala Dylan agar otaknya 
kembali normal, tapi ia urungkan karena lokasi untuk 
menendang kepala Dylan kurang strategis. 


"Turun lo sekarang, gak sudi gue jalan ama cowok!" 


"Apa perlu gue kupas nih kulit wajah gue hah?, Biar Lo tau 
kalo gue ga pake topeng?!" 


"Yaudah cepet, abis buktiin ke gue langsung turun!" 

"GILA!" hardik nya sakit hati. 

"Kalo gue bilang terserah lo juga yang bakal pusing 
mikirnya, gemes ihh, pengen jadi kanibal buat sehari aja" 


ucap Manda masih dengan senyuman yang dibuat-buat nya. 


"Mau gue buka baju biar lo tau kalo gue cewek?!" Sambung 
nya. 


"Jangan bege, iya iya percaya" gadis itu hanya mengangguk 
angguk kan kepalanya. 


Lalu... 


Bugh.. 


"Awss gila ya kekuatan lo" Dylan meringis akibat tinjuan 
dahsyat dari seorang perempuan disampingnya ini. 


"Mamam tu cowok!" 


Lalu keduanya melanjutkan perjalanan sesuai permintaan 
Manda. Tak menunggu waktu lama keduanya telah sampai 
dirumah dengan desain minimalis terkesan mewah. 


Manda melangkahkan kaki nya terlebih dahulu menuju 
pintu rumah, meninggalkan Dylan yang masih sibuk sendiri 
didalam mobil nya. 


Gadis itu mengetuk pintu terus menerus masih belum ada 
sahutan dari dalam, kemudian ia mendongak melihat bel 
rumah, itu sangat tinggi bagaimana ia bisa menggapai nya. 
Satu ide terbesit di otaknya. 


la menjinjit tapi masih tak sampai juga, hingga tangan kekar 
menempel pada pintu. Gadis itu terkejut lalu berbalik 
badan, kemudian mendongak. lihatlah betapa tingginya pria 
itu. Tubuh gadis itu sudah tak terlihat apabila dilihat dari sisi 
belakang tubuh pria itu. 


"Kak Bryan?" Mata bulatnya mengerjap polos menatap lurus 
manik mata Bryan. 


"Hm?" 


Kemudian dirinya menatap kurus kedepan. Matanya 
membelalak lebar, dengan mulut mengaga. Jika diizinkan, 
dengan senang hati lalat memasuki mulutnya. 


"AAAAAA, KAKAK NGAPAIN GAK PAKE BAJU?!, AURAT KAK 
ASTAGHFIRULLAH" celoteh nya membuat Bryan tambah 


gemas. Bukan nya menjauh Bryan malah mengusap 
keringatnya lalu ia gosokan pada lengan Manda. 


"IHH MAMA KAK BRYAN JOROK!" teriaknya lagi. 


Bryan sudah tidak tahan dengan tingkah gadis didepannya. 
la menarik lengan Manda sehingga roti sobek Bryan yang 
sedang berkeringat menempel ditubuh Manda. 


Bukannya mengamuk lagi gadis itu malah mematung, 
menyesap wangi tubuh Bryan yang sedang berkeringat. 


Dipeluk cogan, dikelilingi cogan, nikmat mana lagi yang kau 
dustakan wahai Manda. 


Bryan melepas pelukannya pelan, "jangan ngegemesin lagi 
ya, kalo masih ngegemesin kakak gak segan-segan buat 
nge-hap kamu" ucap Bryan tersenyum lembut. 


Untuk menetralisir rasa salting Manda hanya bisa berucap, " 
ihh kakak titisan kanibal ya?," Bryan hanya menggeleng. 
Kemudian berlalu kedalam rumah meninggalkan gadis itu 
yang masih mematung. 


KKK 


"Ihh kak tukar siaran nya ih. Masa gue nonton berita?," 
Manda dan Bryan tengah menonton televisi sambil 
menunggu Dylan yang katanya lagi boker. Tentunya Bryan 
sudah mandi, jika belum jantung Manda sudah bermain 
TikTok jedag jedug. Sudah kesekian kalinya Manda memelas 
dihadapan Bryan agar siarannya diganti. 


"Jangan melas gitu, jangan ngegemesin gitu, jangan mohon- 
mohon gitu dihadapan orang lain selain kakak. Satu lagi 
jangan pake gue lo harus kakak atau aku kamu, oke cantik?" 


Rasanya Manda pengen teriak tapi lidah nya kelu untuk 
sekedar mengeluarkan suara. 


"Kenapa diem hm?." Tanyanya lagi disertai mengelus lembut 
surai hitam milik Manda. 


"Hah?" 
"Kenapa sayang?" 


"HH JANGAN MANIS-MANIS GITUU. JANTUNG AKU GAK 
SEHAT" 


"Hahaha maaf lupain ya say," ujar Bryan lagi. 

"Say say pala lo, lo pikir gue lagi belanja di olshop?." 
"Masih pake lo gue lagi hm?, Mau kakak hap?" 

"Eh engga tadi bukan a-aku yang bicara" jawabnya kikuk. 
"Trus siapa hm?," 


"Si Mandi," lalu keduanya tertawa terbahak-bahak. Sampai 
tak menyadari bahwa Dylan sudah keluar dari panggilan 
alamnya. 


"Manda mau kemana lagi?, masih jam Sepuluh loh." Dylan 
telah siap dengan pakaiannya juga sudah rapi. 


"Makan." 


"Yaudah yukk," ajak Dylan menarik tangan Manda untuk 
berdiri meninggalkan Bryan, lebih tepatnya tidak 
menganggap kehadiran Bryan. Jahat sekali si kembir kepada 
kembar. 


Mereka berjalan beriringan menuju mobil, dan mulai melaju 
ditengah mulai naiknya terik matahari. 


aaa 


"Halo Gar." 


"Oke oke otw." 


Setelah menelpon Tegar, Bryan bergegas mengambil 
dompet dan juga ponselnya berlalu keluar rumah menunggu 
ojek yang akan lewat, dikarenakan sungai penuh belum ada 
yang namanya ojek online. 


Setelah sampai didepan rumah Tegar, ia langsung 
menyodorkan uang sepuluh ribuan kepada bapak tukang 
ojek, tak lupa pula berterima kasih. 


"Cepetan bege, lama banget dah kek cewe pake dandan 
dulu," Tegar melongokkan kepala nya pada jendela mobil 
bagian Kiri. 


"Bacot!," Satu kata yang sangat berbeda disaat ia berbicara 
dengan Manda bukan?. Entahlah ada apa dengan nya. 


Didalam mobil hanya ada dua makhluk yang super 
possesive, eh engga tambah satu lagi deh kayaknya. Hihi. 


KKK 


"Mau makan apa?," Tanya Dylan memulai pembicaraan. 


"Em mau Mie Ayam aja deh," ucapnya mengetuk ngetuk kan 
dagunya. Sudah menjadi kebiasaan jika sedang berpikir. 
positif thinking aja, mungkin otaknya ada di dagu. Ada 
kemajuan kemarin didengkul sekarang di dagu. Lanjutkan 
nak bunda bangga. 


"Tuh kan Lo bukan cewe!" 

"Mau gue gampar?," 

"Pake bibir gak papa," ucapnya enteng. 
"Bibir harimau mau?!" Tanya gadis itu galak. 
"Ehehe jangan marah lah Man." 


"Nyenye." Balasnya memonyongkan bibirnya sebagai 
bentuk ejekan. 


"Yaudah kita cari Mie ayam yang dimasjid Raya mau?," 
Tawar menawar dimulai. 


"Nggak." 
"Trus?." 


"Terserah." Jawabnya cuek, sambil memainkan kuku 
tangannya. 


"Kok terserah?," Dylan sudah menghentikan mobilnya 
dipinggir jalan. 


"Kan kalo cewe ngga bilang terserah dikatain bukan cewe, 
yaudah tuh mamam terserah," jawabnya tanpa beban. 


"Yaudah maaf, mau makan dimana?," Tanya Dylan sekali lagi 
berusaha sabar. 


"Di masjid Raya aja deh." tuh kan benar benar menguras 
emosi jika berbicara dengannya. 


"Hem iya manis sabar ya, 
paksanya. 


Dylan dengan segala senyum 


KKK 


"Mobil Dylan udah sampe di masjid Raya, kayanya lagi mau 
makan di mie ayam nya Pak De deh bang mat," ujar Bryan 
yang masih fokus pada layar ponselnya. 


"Mat mat pala lo Mamat!," Hardik Rahmat tak terima. 
"Wahh bagus Mamat, keren bang tukar nama aja kali ya?," 
Bugh... 


"SAKIT SETAN," yang ditinju siapa lagi kalau bukan Tegar si 
biang rusuh. 


"Siapa suruh malah bantuin ngeledekin gue?" Balas Rahmat 
sinis. 


"Halahh bacot kalian berdua, bukannya ngurus adeknya 
malah ribut," dalam sekejap satu mobil hening seketika, lalu 
disusul tawa menggelegar dari kedua curut. 


"Kok lo yang panas dingin liat Manda sama Dylan jalan 
berdua?," Tanya Rahmat menyelidik. Hm sepertinya ada 
yang tidak beres. 


"Gak papa," jawab Bryan mendatarkan lagi mimik wajahnya. 


"Suka bilang boss!." 


KKK 


Ketiganya sudah turun dari mobil, juga berjalan dengan 
Bryan memimpin didepan, sedangkan kedua curut 
dibelakang nya asik berceloteh ria. 


Belum sempat Bryan menghampiri meja tempat Manda dan 
juga Dylan. Segerombol manusia lebih dahulu menyerobot 
masuk kedalam kedai yang tak terlalu besar, sehingga kedai 
makan yang sepi sudah ramai dikunjungi orang-orang. 


Eitss bukan karena ingin memborong dagangan mie ayam 
Pak De, melainkan hanya untuk menyapa ketua kelas nya. 
Siapa lagi kalau bukan anak buah Manda, bisa dikatakan 
pasukan dari X IPS 1. 


"Aciee yang lagi pacaran," goda salah satu dari mereka. 


"Nggak nggak Manda gak boleh pacaran!," Serobot Bryan. 
Sedangkan Dylan? la tampak tak peduli, sibuk sendiri 
dengan game-nya. 


"Loh kakak kok larang Manda?, Abang nya aja gak ngeh 
banget," ucap Radit. 


"Iya bukan abang, tapi udah gue anggep adek plus milik 
gue sendiri," ucapnya terlampau santai. Tak tahu kah dia 
jika gadis yang tengah ia rangkul sedang menahan nafas? 


TBC... 


Vote 


Komen 


Follow 


Next jangan? 


13 


Haihaii 

Kasih aku hadiah dongg 
Hadiahnya cuma 

Vote+ komen 

aja kok 


Ga susah kan? Cuma pencet bintang di sudut bawah 
kiri. Ga bayar juga. 


Selamat membaca 


m ms PT P P 


Entah bagaimana caranya Bryan menyeret Dylan yang 
tengah asik memakan mie ayam sambil bermain game itu 
untuk ikut ke mobil mereka. Mobil Dylan? Sudah sibawa 
kabur oleh Radit. 


"Mau kemana sih bang?" Tanya Dylan pada Rahmat yang 
tengah menyetir. la menoleh ke kanan dan kiri, yang kini 
terlihat olehnya dari sebelah kanan terdapat jurang, 
sedangkan yang kiri hanya tebing tanah kuning tinggi tak 
lupa lupa dengan pohon pohon yang tertanam di atasnya. 


"Jangan bilang lo mau buang kita kejurang," sambungnya 
mendapat tampolan kuat dari Bryan yang tengah menahan 
kepala Manda yang sedang tertidur agar tak terhantuk 
dijendela mobil. 


"Bukan kita," jawab Tegar. Hanya ditanggapi kekehan dari 
Rahmat. 


"Trus?" Dylan masih tak menyerah menuntut jawaban yang 
jelas. 


"Diem Tarzan!" Suara Bryan pelan tetapi menusuk, ia sudah 
lelah menanggapi bacotan kembaran nya ini. "Ngebacot lagi 
gue lempar ke jurang beneran lo!". Dan benar saja Dylan 
langsung kicep. 


aaa 


Tak lama setelah itu Manda terbangun dari tidurnya, ia 
melenguh panjang, membuat Bryan yang ada disamping 
nya mengacak gemas rambut sang gadis. "Udah puas bobo 
nya hm?," Tanyanya. 


la tak menjawab, kebiasaan nya ketika bangun tidur, 
mengumpulkan nyawa terlebih dahulu baru bisa nyambung 
apa yang orang tanyakan padanya. 


Kalau orang Minang bilang sih 'alun tasumbua pangananyo'. 


"Kita mau kemana bang?" Tanyanya setelah sadar dan 
menegakkan duduknya. 


"Mau buang Dylan ke jurang," jawab Bryan melirik sekilas 
kearah Dylan. "Kok diem?, Biasanya ngejawab Mulu" goda 
Bryan. 


"Lo yang nyuruh gue diem jamal!" 


Bryan ini ternyata punya sifat yang jahil dibalik sifat irit 
bicaranya. Hanya orang tertentu yang bisa mendapatkan 
kebawelan nya. 


Setelah berhenti tertawa, Manda mendelik tajam ke arah 
Bryan. Bryan terkekeh, "bercanda cantik kita mau jalan- 
jalan aja kok," ia tersenyum tulus. Gadis itu hanya 
mengangguk angguk kan kepalanya tanda mengerti saja. 


Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama kini mereka 
berlima tengah berada di rumah makan yang ada di Sako, 
tepatnya dijalan menuju ke Pesisir Selatan, Sumatera barat. 
Tempat disini lumayan ramai pembeli, dikarenakan layanan 
nya yang cukup bagus, dan juga masakan khas Padang 
sangat pas untuk dikatakan nikmat. 


"Mau makan apa dek?" Tanya Rahmat. 


"Tumben adek-adekan biasanya babi-babi an." Tegar 
menyuarakan aspirasi masyarakat. 


"Yaudah bi mau makan apa?" Sekali lagi Rahmat salah 
bicara tamat sudah riwayat kalian. 


"Mau makan ayam goyeng aja njing." jawabnya santai. 
Langsung mendapat jitakan pelan dikeningnya dari Bryan. 


"Ishh sakit" 


"Ga boleh ngomong gitu, dosa!" Peringat Bryan yang sudah 
seperti ayah yang sedang mengajarkan anaknya attitude 
yang benar. 


"Tuhh dengerin," ledek Rahmat. 


"Lo juga bang, ngajarin adeknya bukan yang bener malah 
yang ngga-ngga," Rahmat menelan saliva nya pelan. 
Diceramahi yang lebih muda apa rasanya?. 


"HAHAHA MAMPUSS DIMARAHIN KAN." Tawanya 
mengundang perhatian orang-orang yang sedang 
menikmati makan siang mereka harus terganggu oleh 
kebisingan mulut gadis itu. 


Dylan pura-pura tak tahu dan memisahkan diri dari meja 
keempat nya, ia malu. Sedangkan Tegar sudah 


mengatupkan kedua tangannya didepan dada sebagai 
bentuk permintaan maaf. 


Lalu ia memegang kedua bahu gadis itu, kemudian 
menekan nya agak kuat sehingga gadis itu kembali 
terduduk. Manda meringis sakit. 


Bugh... 


Tinjuan sekilas itu berasal dari Bryan tepat mengenai perut 
Tegar. "Yang bener aja lo! Kasar banget sama adek sendiri!" 
Bryan marah. 


"Yaudah maaf," kata Tegar. 


Bryan dan Manda saling pandang lalu tersenyum jahil. Mata 
keduanya mengisyaratkan untuk mengerjai Abang laknat 
nya yang satu ini. 


"Jangan ke gue lah minta maaf nya, minta maaf tu sama 
orang yang udah lo jahatin." 


Lalu tegar beralih kearah menghadap Manda. "Maafin Abang 
ya dek." Manda hanya mengangkat dagu nya tinggi-tinggi. 


Setinggi impian yang tidak pernah dikejar, setinggi impian 
yang hanya dimulut saja, setinggi impian tanpa adanya 
usaha. 
Eakk. 


"Ayolah dek, maafin Abang. Abang turutin deh mau nya 
kamu," bujuknya lagi. 


Seketika matanya berbinar, ia langsung menghadap 
Abangnya. Tegar hanya bisa bersiap jika dompet nya dipalak 
oleh adiknya sendiri. 


Manda cengengesan, "tau sendiri 'kan bang?" Ucapnya 
menaik turunkan alisnya. Tegar mengangguk malas, lalu 
menyerahkan dompet nya kehadapan Manda. 


Bukannya menerima, gadis itu malah mendorong kembali. 
Tegar menghela nafas nya malas, apalagi yang diinginkan 
kembaran Monyet ini. "Mau apa?" Tanya nya berusaha 
selembut mungkin, tetapi nada yang didengar oleh Manda 
malah kelihatan ngegas. 


"Kok nyolot!" Gadis itu membelalakkan matanya. 


"Ini nih gara-gara lewat hutan, setan setan yang dihutan 
ngumpul semua dibadannya," Tegar lelah mengahadapi 
mood perempuan yang tak bisa ditebak. 


"Mau pulang" 

"HEHH!" Tuh kan Rahmat sudah ngegas duluan. 

"Belum juga sampe dodol!" Tegar memijat pelipisnya pusing. 
"Yaudah yuk, man. Kita pulang berdua aja," ajak Dylan. 


Bryan? Tentu saja kaget, tujuan nya mengajak Manda 
bekerja sama bukan itu. la pikir Manda akan memperbudak 
Tegar. Ternyata menyusahkan semua orang. 


Gadis itu beralih menatap Bryan memelas. Bryan sudah 
lemah bila di tatap seperti itu. Tanpa aba-aba Manda 
menubruk dada Bryan, memeluk pria itu erat. Terdengar 
isakan kecil dari mulut gadis itu. 


Semuanya menatap heran Manda, lalu saling tatap satu 
sama lain, kemudian menatap gadis itu kembali. 


Rahmat membuka suara, "kenapa dek?" Tanyanya lembut. 
Ditanya begitu tangisnya semakin kencang. Semua orang 
yang ada di rumah makan, menatap sinis kelima remaja itu 
karna sudah mengganggu waktu rehat mereka. 


"Hei, kok nangis? Cerita sama kakak yuk," bujuk Bryan. 


Bryan menangkup pipi chubby gadis itu, menatap mata 
bulatnya. "Kenapa sayang nya kakak hm?" Tanya nya lagi 
dengan nada dibuat selembut mungkin agar gadis itu tak 
kembali menangis. 


"Kak Al, mereka jahat," adunya masih tersedu sedu sisa 
tangisan kencangnya tadi. 


"Kak Al?" Tanya keempat lelaki tersebut. 
"He em kak Alfaro," ia cengengesan sendiri. 


"Susah ih manggil kak Bryan, mending kak Al, iya kan kak?" 
Sambungnya menatap Bryan. 


"Ia deh iya, terserah kamu aja," Bryan menyingkap rambut 
yang menutupi wajah yang sudah dipenuhi air mata itu. 


"Siapa yang jahat? Mau kakak tonjok?" Bukannya membuat 
gadis itu lupa, ia malah mengungkit kembali. 


"Ngga boleh tonjok-tonjok," bibirnya mengerucut. Gemas 
sekali. 


"Yaudah mau apa bilang ke kakak," masih belum menyerah 
ya anda, Bryan. 


"Mau pulang" 


"Ngga boleh dulu sayang, kita belum sampe, katanya pakwo 
kamu nungguin loh. Mau durian ga?" Lembut sekali dirimu 


Bryan. 
"Seriusan?" Matanya berbinar seketika. 
"He em" 


"Yeayy!" la berdiri lalu memeluk leher Bryan erat. Bryan 
terkekeh. 


Rahmat selalu memperhatikan keduanya sedari tadi. Dylan 
dan Tegar? Sudah sibuk sendiri dengan gadget nya. 


"Eh!" Rahmat terkejut. 


la bingung mengatakan, takut jika gadis itu tersinggung. 
Dari pada adiknya malu, ia memutuskan mengatakan saja, 
biarkan ia diamuk oleh gadis itu dengan ganas. 


"Em, anu. Manda rok putih lo ada merah-merah" 


Sontak Tegar menggeplak kepala Abangnya. "Itu darah 
bego!" Dylan menoleh. 


Diam sejenak, lanjut! terlalu banyak bacot didepan dunia 
Maya, serangan mu tak berbobot tapi kau banyak gaya. 
Hehh . 


Tegar dan Dylan menatap Manda panik, "MANDA 
PENDARAHAN?!" teriak keduanya. Rahmat menatap 
keduanya nyalang, kemudian menjewer telinga keduanya. 
"Itu darah menstruasi bego!" Manda menatap abangnya tak 
percaya. 


la kembali menatap Bryan memelas, "kak malu," ringisnya 
mengadu. 


Bryan dengan cekatan melepaskan jaketnya, lalu ia ikatkan 
pada pinggang Manda. Sekeliling meja mereka menatap 


aneh kembali pada ke lima remaja tersebut. Terutama 
menatap Manda. 


Bryan yang peka pun menarik tangan Manda keluar dari 
rumah makan ini. la tau Manda merasa tak nyaman akan 
tatapan aneh yang orang-orang berikan padanya. 


"Eh, mau kemana?" Tanya Tegar. 


"Lo gak liat orang-orang pada natap Manda aneh?" 
Jawabnya berlalu dari sana, meninggal kan ketiga pria yang 
menatap kepergian kedua sejoli tersebut. 


Belum sampai di pintu keluar Bryan kembali berbalik, 
"makanan Manda dibungkus aja!" Serunya dari pintu keluar. 
Dibalas acungan jempol oleh Rahmat. 


Dylan terdiam beberapa saat," woi! 'kan gue yang 
seharusnya berduaan sama manda, kok malah di embat 
Bryan sih?!" 


"Sukurin!" Sorak Tegar dan juga Rahmat. 


"Siapa yang izinin berduaan sama adek gue?" Tantang 
Tegar. Rahmat mengangguk menyetujui. 


"Lah itu, si Bryan gak papa, kok gue gak boleh?" 
"Beda. Bryan gak playboy kaya lo," jawab Rahmat acuh. 
"Kok t” 


"Tau lahh, kan gue sering liat lo ke Kincai Plaza malem- 
malem." ucap Rahmat memotong perkataan Dylan. 
Sedangkan Tegar menganggukkan kepalanya tanda 
menyetujui. 


"Ho'oh apalagi di lantai 3, yang sepi banget anjass," 
sambung Tegar menambahkan. 


Dylan? Sudah memberungut karena merasa terpojokkan. 


"Udah ah jalan lagi yuk!" Seru Rahmat. Keduanya hanya 
menurut dibelakang. 


m~ Kr 


Ckckck, Masi blm vote juga? 
Santet sedang menunggu mu 
Canda santet 


Hayuu ramein lapak aku 

Yang chapter 12 kemarin gilaa komennya jebol Ampe 
60, yang baca ama vote ga sampe setengahnya hihi 
but, makasi banyak yaa, yang berbaik hati 
ngeramein lapak abal an ini 


Bagi kalian yang ngerasa asing sama tempat yang 
aku sebutin, jadi ini berada di provinsi Jambi tapi 
juga Deket sama Sumbar 

Biar beda dari yang lain xixi 


Pokoknya thank you gaiss 


14 


Vote komen dulu. 


Happy Reading 


Revia bergegas menuju kelasnya, ia akan mengabarkan jika 
ia sudah dilantik menjadi Sekretaris OSIS I. Selama dikoridor 
ia jingkrak jingkrak tak jelas, maklum saja badan nya yang 
kurus membuat kesan elastis bagi tulang nya. 

Bruk... 

"Awh," ia menabrak pintu. 

Bruk... 

"Sakit tai," umpatnya ketika menabrak meja. 


Bruk... 


"Setan!" la kembali menabrak, yang ditabrak kali ini adalah 
tempat sampah. 


Bruk... 
Lagi dan lagi... 
Ingin mengumpat tetapi ia urungkan. 


Tapi kali ini bukan barang-barang melainkan orang. Saat ia 
mendongak menatap siapa yang ia tabrak sekaligus melihat 


siapa yang sedang memeluknya agar tak terbentur keras 
dilantai. 


Matanya beradu tatap dengan mata tajam milik Fauzan. 
Kemudian cepat cepat memutuskan kontak mata dan juga 
melepaskan pelukan Fauzan. 


"Kalo jalan jangan banyak gaya, ngapain juga nabrak- 
nabrak. Udah tau tuh badan kecil. Ntar kalo tulang-tulang 
yang tersisa patah gimana?" Woww, luar binasa sekali jika 
Fauzan bisa berbicara panjang lebar bukan? 


"Em i-iya. Makasih," jawabnya gugup. 


la menghiraukan Fauzan yang langsung pergi keluar kelas. 
Lalu kembali menatap teman-teman sekelasnya berbinar. 
Tapi yang ditatap malah acuh. la tak menghiraukan itu 
semua. 


"Haiii gaiss," sapanya riang. 


Satu kelas hanya menatap sebentar lalu kembali pada 
kesibukan masing-masing. 


"Ishh au ah gelap, idupin lampu ngapa woi!" masih heboh 
sendiri, ia bertahan untuk tidak melemparkan satu isi kelas 
keluar. 


Kemudian ia berjalan ke meja Refi disampingnya sudah ada 
Zacky duduk dengan antengnya, bermain game dengan 
tangan kanannya tetap mengelus tangan kiri Refi. 


"NGEBUCIN TEROSS, UWU TEROS, PUTUS MAMPOS!" 'kan 
jadi ngamuk sendiri. 


"Hilihh yang gak punya doi jangan sok sok an nyumpahin 
orang putus!" Malah sama-sama ngegas kapan kelarnya. 


Revia melihat jarak duduk Refi dan Zacky sangat menempel, 
kemudian ia mendorong bahu Zacky agar menjauh dari 
temannya. "Jangan Deket-deket banyak setan yang bisa 
ngerasukin kalian," sekalinya memberi nasehat mampu 
membuat orang yang ia nasehati hanya bisa mengangguk 
patuh. 


Lalu ia berjalan ke meja Ais, nampaknya Ais sedang belajar, 
kalau mengganggu Ais sepertinya menyenangkan. Dari 
pada gabut? 


"AIS SAYANGG!" Ais terusik hanya dengan sekali teriakan. Ia 
menatap Revia tajam. 


"Lagi ngapain?" Tanya Revia sekedar berbasa basi. 
"Lagi belajar, Re" jawabnya malas. 


"O" ucapnya cuek dengan mulut mengerucut membentuk 
huruf o. Ais menggeram marah, "mau lo apa sih curutt!" 
Hayolo ngegas. 


"Kaborr! Ais ngamokk!" Ais mendecih, kembali fokus pada 
buku Matematika nya. 


Sekarang sasaran nya Manda yang sedang berbincang 
dengan Fagih, tampaknya sedang bergosip ria. Mana 
mungkin Fagih datang tanpa diselingi bubuk-bubuk gosip. 
Biasanya ngegosip dengan Ais, karena Ais yang setia 
mendengarkan gosip unfaedah nya. Tapi sekarang tidak, 
mungkin Ais sedang dalam mode senggol santet, lebih baik 
cari orang baru. 


"Eyeee lege ngemengen epe ne?" Sapa Revia menye- 
menye. 


Sedangkan Fagih sudah menggaruk tengkuknya yang tak 
gatal sama sekali, ia merasa tertangkap basah, tangah 
membicarakan Revia. Padahal Revia tidah sama sekali 
mendengar apa yang mereka berdua bicarakan "e-nggak 
ada apa-apa" jawabnya sedikit gugup. 


Revia memicingkan matanya curiga, beralih menatap Manda 
yang pura-pura tidak tahu apa yang sedang dibicarakan 
keduanya. Tapi ia memasa-bodohi perihal yang 
disembunyikan oleh kedua temannya ini. 


"Tau gak?" 
"Gak tau" jawab keduanya serentak. 
"Diem dulu!" 


"Gue jadi Sekretaris Satu OSIS yuhuu, akhirnya tercapai. 
Udah lama gue impiin jadi Sekretaris OSIS, biar bisa 
mandangin Afif," ucapnya menggebu-gebu. 


"Lo suka sama Afif?" 
"Serius?" 
"Si ketua OSIS?" 


"Yang kata anak perawan ganteng? Tapi lebih gantengan 
gue?!" Tanya Fagih beruntun. 


Revia hanya mengangguk antusias. Kentara sekali 
diwajahnya jika dia benar-benar menyukai Afif. Tapi 
semangat berkobarnya langsung luruh begitu saja, kala ia 
mengingat jika, mana mungkin ia bisa berpacaran dengan 
Afif, jika duduk disamping Afif selalu saja terhalangi oleh 
pembatas berupa tempat makannya. Jikalau ditanya kenapa 
sih bawa bekal mulu? Jawabannya simple, 'males ke kantin, 


gak ada temen'. Padahal sudah banyak yang menawarkan 
diri untuk mengajaknya makan dikantin. Jadi, jika waktu 
istirahat tiba, ia membawa kotak bekalnya ke ruangan OSIS. 


"Lohh, kenapa?" Tanya Manda. 

"Gimana gue bisa deket sama dia Man," ucap Revia. 
"Gue ke kantin dulu ya," ucap Fagih. 

"Ehh kan belum istirahat, gih" cegah Manda. 

"Gak papa, gue punya jalan tikus," jawabnya santai. 
"Ishh yaudah, awas ketangkep pak Sukman," putusnya. 


Revia menatap Manda kembali setelah Fagih benar benar 
keluar kelas. Manda hanya memutar bola matanya malas. 


"Jangan keliatan ngarep Re, ntar dia nya kegeer-an. Cowok 
kalo tau ada yang suka dia, dianya malah berbuat 
seenaknya doang sama kita," nasehat Manda bijak. 


Revia hanya mengangguk angguk kan kepalanya, 
menyetujui ucapan Manda benar. 


KKK 


Di kelas IPA 3 tengah dikerumuni oleh murid-murid dari 
kelas lainnya. Mereka berdesak desakan di pintu kelas 
tersebut. Entah apa yang akan mereka lakukan. Tapi 
sepertinya semua murid malah memojokkan seorang gadis 
yang duduk di bangku paling belakang, tengah dibully 
habis-habisan oleh teman sekelasnya. 


Kebetulan Dika dan Ghifa yang baru saja selesai dengan 
urusannya di WC, malah dikejutkan oleh sorakan, teriakan, 
dan juga keramaian. Bukannya sorakan, teriakan, dan 


keramaian yang ada pada acara konser artis ternama, 
melainkan sorakan memojokkan, teriakan mengejek, lalu 
keramaian orang yang sedang berkumpul menyaksikan aksi 
bullying. 


Ghifa menyisir rambut panjangnya menggunakan jari-jari 
tangan nya. Lalu memasukkan tangan kedalam saku 
Sweatter hitam kesayangan nya. Ghifa melihat kearah 
tempat berkumpulnya orang-orang nan ramai. 


"Dika, liat itu yuk," ajaknya. Dika masih fokus dan juga 
berusaha menarik resleting celananya, yang bisa dibilang 
macet. 


"Bentar elah, ini ga kepasang," ia masih greget dengan 
resleting celananya, bisa bisanya menyusahkan disaat 
jiwanya sedang dilanda kekepoan. 


"Ntar aja pakenya," jawabnya acuh. 


"Gila! Diintip in ciwi-ciwi gimana Tulul," ucapnya geram 
dengan tangan masih setia berusaha menarik resleting 
celananya kembali. 


"Lagian ngapain juga make resleting diluar, di dalem 'kan 
bisa malihh." 


"Kan tadi lo yang ngedesak gue nyuruh cepetan, gimana 
sih?!" Dika yabg sangat kesal melampiaskan semuanya 
hanya dengan menarik rambut Ghifa. 


Ghifa naik pitam. "RAMBUT GUE BARU SAN GUE RAPIIN 
BEGO!" teriak Ghifa saat Dika berlari menjauh menuju 
kerumunan. 


Tanpa disadari resleting yang tadinya macet, malah bisa 
betul lagi seperti semula. 


"Loh?" Heran Dika saat ditengah-tengah larinya. Ia melirik 
kebawah, melihat resleting celananya yang sudah terpasang 
sempurna. 


"Resleting biadab!" 


"Huhh... huhh durhaka lo! Ninggalin gue yang jelas jelas 
tadi nungguin Lo!" Ucap Ghifa ngos ngosan, sehabis berlari 
mengejar Dika. Dika mengedikkan bahunya acuh. 


Mereka berdua menerobos masuk kedalam kerumunan yang 
sedang dibuat oleh human human kurang kerjaan. 


"Siapa tuh main nyelonong aja!" 

"Woi jangan sok kegantengan lo ya!" 

"Tapi emang ganteng!" Pekik salah satu siswi. 
"Sempit woi!" 

"Bau kaos kaki woi!" 

"Iya nih bau terasi!" 

"Udah berapa lama gak dicuci sih?" 


"Sakit gila! Main nubruk dada orang aja, mau modus ya 
lo?!" Emosi salah satu siswi lainnya 


“Sakit setan" teriak yang lainnya saat kakinya terinjak. 


"HALAHH BACOT!" dua kata dari Ghifa mampu membuat 
keributan bak pasar sayur menjadi hening seketika. 


"Nah nurut juga peliharaan gue," ucap Dika lempeng, 
mendapat sorakan tak terima dari para penonton. 


"Harap tenang kuadrat!" Teriak  Ghifa, membuat 
sekelilingnya hening dengan otak bertanya-tanya. 


"Apaan 'harap tenang kuadrat', coy?" Tanya salah satu 
siswa. 


"Kalo diuraikan 'Harap tenang harap tenang', biar gak boros 
kuota bicara. Mahal uyy," jawab Ghifa 


"Gila!" Hardik salah satu siswa dibelakangnya. 
"Segila apa gue, coba jawab!" Tantang Ghifa tak mau kalah. 


Siswa itu malas meladeni, langsung kabur begitu saja. 
Membuat Ghifa terbahak keras, "Huu pengecut!" 


Setelah puas meledek ia kembali melihat kedalam kelas 
tersebut. Terlihat gadis berambut lurus tengah menunduk 
dan terisak dibawah lipatan tangannya. Rambutnya juga 
sudah berantakan, kotor juga. Seperti dilempari telur. 
Sekeliling tempat duduknya sudah dipenuhi oleh bulatan- 
bulatan kertas seperti habis dilemparkan kearahnya. 


Ghifa dan Dika saling menatap. Kemudian melangkah ke 
arah gadis yang masih terisak pelan. Belum sampai di kursi 
gadis itu, Ghifa sudah dicegat oleh Alwa yang yang 
bergelayut manja di lenganya. Ghifa memandang Alwa 
geram. Bisa-bisanya disituasi seperti ini ia malah main-main 
dengannya. Belum tau saja bagaimana kasarnya Ghifa. 


Dika sudah jengah melihat Ghifa tengah digelayuti oleh 
nenek sihir. la melihat wajah Ghifa merah padam 
menandakan bahwa ia tengah marah besar. Dika ingin 
melepaskan Ghifa dari Alwa nan centil. Tapi sudah 
dihinggapi oleh cacing kepanasan. 


"Lepas gak!" Hardik Ghifa marah 


"Gak mau, mau ikut kamu," mendengar itu Dika malah 
berlagak akan muntah di depan wajah Alwa. 


"Jijik tau gak! Lepas!" 


"Gak ma-" ucapan Alwa langsung terputus akibat dari 
sentakan kasar Ghifa hingga ia menjadi mundur. 


Lain hal dengan Ages yang masih menempel ditubuh Dika. 
"Kok lo mau nempel-nempel sama gue sih Ges?!" Tanya Dika 
sedikit risih. "Yaa gak tau juga sih. Lo ganteng, wangi, cowo 
banget, trus lo juga humoris," jawab Ages seadanya. 


"Dihh, wangi? gak salah Ges? Suka ngupil tuhh. Tiati mana 
tau upilnya nempel dibaju lo. HAHAHA" Ghifa mencela 
ucapan Dika lalu terbahak keras. 


"Iyaa, nih mau upil?" Ucap Dika mengorek upilnya dengan 
jari kelingking. Lalu menghadapkan pada wajah Ages. Ghifa 
bergidik jijik sedikit memberi jarak pada Dika. Berjaga-jaga 
jika Dika malah mencolekkan upilnya pada bajunya. Sudah 
banyak yang menjadi korban Dika. 


"Boleh, gue makan pun gak papa," ujar Ages spontan. 


"jorok setan!" Dika melepaskan Ages dari nya. Lalu ia 
mengibaskan kedua tangannya, sebagai kode agar 
keduanya pergi dari hadapannya. 


Kedua gadis itu pun hanya merengut menuruti kata Ghifa 
dan Dika. 


Beralih kembali pada gadis yang masih setia menunduk 
terisak. 


Ghifa dan Dika mendekat, kemudian Ghifa menegur gadis 
itu. Tak ada sahutan. Kemudian menepuk pelan meja sang 


gadis. Masih bergeming. Ghifa sudah bosan memanggil. 


la memegang kedua bahu gadis itu dan menegakkan 
tubuhnya yang tadi membungkuk dimejanya, bahunya 
bergetar. Memang ciri khas orang yang tengah menangis 
tetapi tertahan. 


"Heyy, kenapa?" Tanya nya melembut. 


Satu kelas mengeram marah, melihat perlakuan Ghifa 
terhadap gadis malang itu. Mereka fikir Ghifa akan ikutan 
membully. Ini malah memberikan sedikit perhatian nya. 
Terlebih Alwa yang sudah benar-benar kesal. 


Gadis malang itu tak kunjung bersuara. Ghifa melihat 
kebelakang masih ada Dika tengah menatap gadis itu 
prihatin. 


"Dika, tolong panggilin Manda sama yang lainnya juga. 
Mana tau kalo sama cewe mau ngeluarin suara," Dika 


mengangguk kan kepalanya, kemudian berlari keluar kelas 
menuju kelas nya saat ini. Dimana Manda berada. 


. TBC... 

Ciee yang digantungin lagi 
Ghifa: Harap tenang kuadrat! 
Vote nya manaaa 

Komennya manaa 


Sampai jumpa di chapter berikutnya 


15 


Maap Saia tak tepat janji: ( 
Jaringan lagi musuhan. 


Vote dulu. 
Maaciw:“ 


Metmembaca 


"Ehh Manda udah tau belom?" Tanya Bima tiba-tiba sudah 
berada didepannya yang sedang melamun. 


"Man..." 
"Manda..." 
"Manda uhuyy." 


"KAK BRYAN!" Manda tersadar dari lamunannya. la celingak- 
celinguk melihat sekitar kelasnya. Nihil Bryan tidak berada 
dikelasnya. 


"Dipanggil kak Bryan aja nengok!" ketus Bima. 


"Hahh? Apa? Ngomong apa tadi?" Bima sebisa mungkin 
mengurut dada nya. Sabar pawangnya banyak. 


"Udah tau belom?" Ck, awas saja kali ini Manda tak 
menangkap apa yang ia bicarakan siap-siap ia akan 
menyentil otak human didepannya ini. 


"Gak tau. Lo belum ngasih tau," jawabnya jujur. Bima ingin 
mengumpat tak jadi, ia juga tau ini kesalahannya terlalu 


mengulur waktu berbicara dengan gadis yang lambat 
menangkap ini. 


Bima melanjutkan ucapannya, "Siswi dikelas X IPA 3 habis 
di-bully habis habisan sama anak kelasnya ditambah kelas 
lain juga. Hm katanya sih dia nyuri uang pak Arien kepala 
sekolah waktu disuruh keruangan pak Arien. Kata anak-anak 
yang lain sih dia dikesana gara-gara ibu kantin minta tolong 
anterin kopi keruangan pak Arien, sampe diruangan pak 
Arien sepi banget, kayaknya pak Arien lagi gak di ruangan. 
Jadinya ya dia taruh aja tu kopi di atas meja, dia ngeliat ada 
uang seratusan beberapa lembar, nahh disitu mulanya dia 
keciduk sama Bu mala yang tadinya juga kebetulan mau 
keruangan kepsek." 


"Tapi ya, Menurut gue dia gak mungkin deh ngelakuin itu. 
Dikelas aja dia pendiem, dia kaya, dia juga keliatannya 
murid baik-baik. Tapi kenapa bisa dia gitu ya?" Imbuh Bima. 


"Hm gak tau juga sih. Gue aja gak tau orangnya yang 
mana," lihatlah tanggapan gadis itu hanya acuh. Bima 
geram, ia mengambil buku Manda yang ada diatas meja. 
Lalu membawanya kabur keluar kelas. 


Kepala Manda rasanya sudah meledak-ledak, ia sedang 
badmood malah diusili pula. Cari mati? 


"BIMAA BALIKIN GAK!" teriaknya kencang, satu kelas 
menutup telinga. Ampun bila suara menggelegar telah 
keluar dari mulutnya. 


"Gak mau wlee," Bima menjulurkan lidahnya kemudian 
berlari meninggalkan kelasnya menuju tengah lapangan. 


Manda menggeram kesal. Kebetulan Dylan lewat di depan 
kelasnya. Sepertinya Dylan sehabis dari ruang guru. Dengan 
tangan membawa setumpuk buku sepertinya akan kembali 


menuju kelasnya. la memiliki ide cemerlang. Kemudian 
tersenyum licik. 


la melambat lambaikan tangannya sebagai instruksi agar 
segera menghampirinya. "Kak sini bentar!" Ucapnya sedikit 
berteriak. 


Dylan menoleh lalu tersenyum ramah menaikkan sebelah 
alisnya dan menggangguk mengerti kemudian 
melangkahkan kaki mendekat. 


"Kenapa Man?" Tanyanya setelah sampai di hadapan Manda. 
la menyisir rambut lembut nya ke belakang menggunakan 
jari tangan kirinya sedangkan tangan kanan masih 
memegang setumpuk buku. 


"tuu Bimaa ngambil buku gue, bantuinnn ambilinn," 
rengekannya dengan wajah dibuat sesedih mungkin. 


"Oke bentar. Nih pegangin," Dylan menyerahkan setumpuk 
bukunya kepada Manda. Manda dengan sigap mengalihkan 
setumpuk buku kepangkuannya. 


Dylan berjalan tegap kearah Bima yang kini terlihat dari 
jauh tengah bercengkrama dengan salah satu Siswa yang 
kebetulan lewat didepannya. Orang yang ia ajak mengobrol 
malah pergi begitu saja. Atensi nya beralih pada seorang 
Siswi yang sedang bersantai dan membaca novel dibawah 
pohon beringin nan rindang yang berada ditengah 
lapangan. Sehingga lapangan tak terlalu panas bila sudah 
siang begini. 


"Hai cewek," sapanya genit. 


Bima menggaruk telinganya yang tidak gatal. Bisa bisanya 
seorang Bima diacuhkan begitu saja. Dia tidak akan 
menyerah sampai disitu saja. 


"Haii cantig uu." 
Siswi tersebut melirik tajam, Bima bergidik ngeri. 


"APA?!" Wajah Siswi itu memerah. Entah karena panas 
matahari atau karena panas otaknya menghadapi manusia 
menyebalkan didepannya ini. Siswi itu berdiri tegak, lalu 
mendekati Bima. la semakin melangkahkan kakinya 
mendekati tempat Bima berpijak saat ini. 


Tangannya terangkat menarik kerah baju Bima. Sedangkan 
Bima sudah kalang kabut, apa yang akan Siswi cantik ini 
padanya. Wajah Siswi itu mendekat kewajah Bima. Ah 
tidakk! Bima sudah keringat dingin. 


Mendekat... 
Dekat... 


Terdengar sang Siswi menghirup udara sebanyak- 
banyaknya. Lalu... 


Bughh 


Sekeliling lapangan menatap prihatin kearah Bima yang 
sudah terduduk dengan estetok. Siswi itu berjongkok agar 
memudahkannya berbicara dengan Bima. "Jangan sok iye, 
kalo gak mau gue tonjok abis-abisan!" Bentaknya langsung 
pergi dari sana. Sekeliling mereka berdua bertepuk tangan 
riuh. Langka lohh jika seorang Bima yang biasanya sok 
jagoan ditonjok, apalagi yang nonjok cewek. 


Bima menatap sekeliling kemudian meringis, "ngeri uyy." 


"Kerasukan setan pohon beringin nih," ucapnya merinding 
melirik keatas. la segera berdiri dan berbalik badan terkejut 
tiba-tiba Dylan sudah berada dibelakangnya. 


"Eh ada pacarnya Milea," ucapnya kikuk. 

"Itu dilan dodol." 

"Lo Dylan kan?" 

"Gue Dylan." 

"Iya lo Dylan." 

"Gue Dylan panjul." 

"Iya Dylan!" 

"DYLAN!" 

"IYA ITU MAKSUD GUE!" 

"D-Y-L-A-N!" 

"Kalo di baca Daylen iya?!" Bima sudah lelah gaiss. 
"Dylan dodol!" Ucap Dylan menoyor kepala Bima 


"Iya itu yaampun, capek gue woii! Bunuh gue Kak bunuh!" 
Erangnya menjambak rambutnya sendiri. 


"Au ah ngomong sama lo gak nyambung. Mana buku 
Manda? Kasih gak! Atau gue suruh cewek tadi nonjokin lo!" 


"Ampun boss," pasrahnya mengatupkan kedua tangan. 


Dylan merampas buku dari tangan Bima, segera berlari 
kearah Manda yang setia memperhatikan dari depan 
kelasnya. "Nihh." 


"Makasii kak Dylan gantengg," Dylan menganggukkan 
kepalanya segera berlalu tak lupa mengambil kembali 


setumpuk buku yang ia titipkan pada Manda. 


la menatap kepergian Dylan dengan senyuman 
mengembang. Dan balas menatap Bima sengit. 


"MANDAA!" Dika dari jauh sudah meneriaki nama Manda, ia 
juga terlihat ngos-ngosan. 


"Ghifa nyuruh lo ke kelas X IPA 3 sekarang, darurat!" Ucap 
Dika ngos-ngosan saat sudah tiba di depan Manda. Dika 
yang tau Manda lama menyerap ucapannya tadi, dengan 
segera ia menyeret gadis itu. 


"HEHHH YAAMPUN PUNYA TEMEN KASAR BANGETTIT" 
teriakan Manda mengimbangi langkah Dika. 


KKK 


Ghifa masih berusaha membujuk Siswi tersebut yang masih 
setia menelungkupkan kepalanya diatas lipatan kedua 
tangannya. 


heyy lo kenapa? tanya Ghifa yang masih belum menyerah. 
Ghifa mengelus-elus punggung Siswi tersebut dengan 
maksud menenangkan. Siswi tersebut langsung 
menggeplak kasar tangan Ghifa. jangan modus kalo gak 
mau gue teriakin ucap Siswi itu dingin, lalu kembali 
menunduk dan terisak. 


Ghifa melirik sekilas kearah Alwa yang tengah asik 
memainkan jari-jari tangannya. la menatap Alwa curiga. 
Ages yang melihat Ghifa menatap temannya tajam 
menyenggol pelan lengan Alwa, membuat sang empu 
menatap Ages dengan tajam. Ages mengkode Alwa dengan 
ekor matanya. Alwa mengerti lalu mengikuti arah pandang 
Ages. Lalu tersenyum genit kearah Ghifa. 


Lo apain dia! bentak Ghifa murka. 


kok kamu nyalahin aku sih, Ghifa, rengek nya manja. 
Kemudian Alwa ingin berjalan mendekat menghampiri 
Ghifa. Belum sampai kehadapan Ghifa, tangan Ghifa lebih 
dulu mengkode agar tak didekati. 


Ada apa nih? Apa yang darurat? tanya Manda sedikit ngos- 
ngosan. Pasalnya jarak dari kelas IPS ke kelas IPA perlu 
menuruni tangga. Tahu kan? bagaimana rasanya berlari dari 
atas dengan tangan diseret oleh curut disampingnya 
sekarang, yang juga sama ngos-ngosan sepertinya. 


Ghifa mengarahkan matanya kearah gadis yang sedari tadi 
hanya diam. Manda mengikuti arah pandangnya, lalu 
menaikkan satu alis tanda bertanya. Ghifa sedikit menghela 
nafas lalu menghembuskan pelan. Tadi sewaktu gue abis 
dari WC berdua sama Dika trus kita liat keramaian dikelas 
ini ehh pas mau kesini resleting celana Dika malah nyangkut 
trus dia malah ngamuk-ngamuk sendiri, ehh malah rambut 
ganteng gue yang dijambak, em iri kali ya. Nahh abis tu 
Dika kabur abis ngehancurin tatanan rambut gue pas 
ditengah jalan resleting nys ma- ucapan Ghifa terpotong. 


Cerita intinya aja malihh! Teriak Manda menjambaki rambut 
Ghifa kesal. Dika malah ikut-ikutan menjambaki rambut 
Ghifa yang lembut. 


sakit begoo!" 


Manda mengabaikan Ghifa dan beralih pada Siswi malang 
yang berada disamping tempat yang sedang ia duduki. 
Kebetulan seluruh kelas sedang persiapan untuk acara 
pentas seni yang akan diadakan sebentar lagi karena 
disetiap terpilihnya pengurus inti OSIS yang baru, jadinya 
seluruh kelas diperbolehkan untuk bebas sehari saja dari 


buku-buku yang memuakkan dan disuruh mendekorasi 
kelas semenarik mungkin. 


Kenalin, gue Manda. Anak IPS 1 ucap Manda menulurkan 
tangannya mengajak berjabat tangan. 


Perlahan kepala Siswi tersebut terangkat menampakan 
wajah lemasnya, hidung yang memerah, mata yang sembab 
sehabis menangis tadi. Siswi itu menatap kosong tangan 
Manda yang sedang terulur menunggu balasan darinya. 


Dengan sedikit senyum paksaan ia membalas jabatan 
tangan Manda. k-kenalin gue Jira Na Malya. Panggil aja Jira 
ucapnya kikuk memandang takut-takut kearah Ghifa dan 
juga Dika. Manda, Ghifa dan Dika langsung mengeluarkan 
senyum lebarnya. 


Akhirnya Ghifa membatin. 


Giliran Ghifa yang menjulurkan tangan kearah Siswi yang 
bernama Jira tersebut. Ghifa tersenyum lebar. gue Ghifa 
ganteng Jira terkikik geli. gue Jira. setelah tautan tangan 
keduanya terlepas. Kini gantian Dika juga ingin berkenalan 
dengan teman barunya. Mungkin? 


"Dika." 
Jira membalas uluran tangan Dika. "Jira." 


Manda melirik keadaan Jira dari atas sampai bawah. 
Penampilannya acak-acakan. Jira yang merasa dipandangi 
secara intens pun meringis. 


"Kenapa bisa gini?" Tanya Manda pelan. 


"Em gak-papa kok," jawab Jira dengan senyum 
mengembang menampilkan gingsulnya menambah kesan 


manis di wajah gadis itu. 


"Yaudah kita ke WC dulu yuk, cuci muka," ajak Manda 
berdiri disusul oleh Jira. 


Double up yaa 


16 
Hiipiriding 


Kelas X IPS 1 sedang tidak ada guru yang mengajar. 
Sehingga seluruh penghuni kelas bebas melakukan apapun 
yang mereka inginkan asalkan jangan membuat kericuhan. 


Kedua pasangan tengah asik dengan dunianya sendiri. 
Mereka berdua kini tengah berada didalam kelas, 
sedangkan teman-temanmya yang lain ada yang sedang 
ngerumpi, ada yang sedang bermain game, berselfi ria, 
hingga ada yang sedang tertidur terlentang di belakang 
kelas. 


Zacky sedang berbaring dengan kepala diatas paha Refi 
sedangkan rambutnya dielus-elus Refi. Manja!. Mata 
keduanya bertemu lalu tersenyum. "Ky?" ucap Refi 
membuka percakapan diantara keduanya. "Apa sayang" 
ucap Zacky mendongak keatas memperhatikan wajah 
kekasihnya yang terlihat imut dari bawah. 


"Mau Eskim bolehh?" tanya Refi ragu. 


"Harus Eskim ya?" tanya Zacky mengelus tangan Refi yang 
juga sedang mengelus kepalanya lembut. 


"He em. Boleh?" tanyanya menunjukkan puppy eyes. 


"Yang lain deh... ya sayang yaa," bujuk Zacky lembut. 
Pasalnya kemarin diwaktu pulang sekolah keduanya mampir 
sebentar ke supermarket untuk membeli camilan Refi yang 
katanya mulai menipis. Disaat melewati freezer Refi 
membujuk Zacky untuk membelikannya eskrim. Zacky 
menurutinya saja, dengan syarat hanya boleh makan eskrim 


satu Minggu sekali. Dikarenakan daya tahan tubuh Refi 
sangat lemah. 


Refi berfikir lalu tersenyum lebar, Zacky sama sekali tidak 
menaruh curiga pada Refi-nya. "Fii, mau apa?" 


"Mie goreng. Pasti boleh dong yaa" bujuknya dengan 
mengerjapkan mata. Imut sekali. 


Zacky langsung duduk disamping Refi. "kalo gak boleh 
gimana?" tanya Zacky sekali lagi. 


"yaa aku mau minta sama Zulfan aja dehh" balas Refi acuh. 
Zulfan merupakan mantan Refi sebelum dia dengan Zacky 
saat ini. 


"Yaudah sana, sebelum kamu datengin Zulfan, si Zulfannya 
udah didatengin sama Malaikat Izrail duluan kasiann." 


"Sadissss," ucap Refi malas. Zacky termasuk golongan 
cowok possessive. 


Kesenangan kedua pasangan tersebut terganggu akibat aksi 
usiltemann ya. "DOR!" Ais tiba-tiba datang dari arah 
belakang meja Zacky dan Refi duduki, ah tidak bukan meja 
Zacky melainkan meja Manda berdua dengan Refi. 
Kebetulan Manda sedang berada diluar kelas kesempatan 
bagi Zacky agar bisa ngebucin berdua saja dengan Refi. 
Tetapi selalu ada pengganggu diantara keduanya seperti 
sekarang Ais sudah berhasil menggagu aktivitas keduanya. 


"ngebucin mulu!" ucap Ais jengkel. 
"dihh iri bilang mbaa!" balas Zacki tak mau kalah. 


"udah tau kabar yang gempar belum?" tanya Ais membuka 
obrolan. 


"gak tau" sahut kedua sejoli itu serempak. 


Ais memutar bola matanya malas. "makanya jangan 
ngebucin mulu, jadi jadi gak tau apa-apa deh. Mungkin bisa 
jadi juga kalo ada yang meninggoy kalian juga gak bakalan 
tau." 


Refi mendelik tak terima. "enak aja!" 


Ais mulai malas menghadapi keduanya langsung 
mengatakan apa tujuan nya datang kesini. "katanya anak X 
IPA 3 ada yang nyuri duit pak Arien, malah keciduk ama bu 
Mala yang kebetulan masuk keruangan Pak Arien." Terang 
Ais Panjang lebar. 


Zacky dan Refi mengangguk mengerti. Ais menggebrak 
meja marah. "ITU DOANG?!" tanya Ais ngegas. "Capek- 
Capek gue ngomong Panjang lebar, sebagai warga Indonesia 
yang berakhlak mulia lo gak mengapresiasikan apa kek 
gtu." Kemudian Ais melangkahkan kakinya keluar kelas. 


Zacky dan Refi mengedikan bahu acuh. Kemudian kembali 
sibuk dengan dunia keduanya. 


aa 


Hari yang ditunggu seluruh murid SMA Geumdo telah tiba. 
Seluruh guru dan murid diperbolehkan menggunakan baju 
bebas. Hari ini adalah hari pentas seni membuat masing- 
masing kelas ikut meriuhkan acara yang sedang 
berlangsung. Seperti itu pula dikelas X IPS 1 kelas mereka 
memasang panggung kecil didepan kelas mereka. Kira-kira 
berukuran tiga kali tiga, cukup untuk sebuah panggung. 
Mereka mengadakan panggung KLG. 


Suara kepala sekolah telah terdengar mulai dari pembukaan 
yang panjang kali lebar dan sekarang isi dari pidato yang 


sangat panjang yang sangat dinanti oleh para murid yang 
memang sudah menunggu untuk segera diadakannya acara 
disetiap kelas. "DENGAN INI PENTAS SENI TAHUN DUA RIBU 
DUA SATU SAYA BUKA!" ucap Kepala Sekolah lantang dan 
langsung terdengar tepukan tangan riuh dari masing- 
masing kelas. 


PBB juga mulai dibuka. 


Pengurus OSIS mulai berkeliling untuk menilai kerapian dan 
kebersihan masing-masing kelas yang sedang mengikuti 
acara Pentas Seni. Revia selaku sekretaris OSIS, tak bisa 
bergabung dengan teman-temannya, karena harus 
mengekori kemana ketua OSIS pergi. 


Dan tujuan pertama pengurus OSIS adalah kelas XI IPS 5. 
Kelas X IPA 5 meminjam lapangan untuk Pentas Seni kali ini. 
Mereka mengadakan perlombaan siapa yang bisa 
memasukan bola basket hanya dengan satu kali lemparan. 


Banyak yang mengira itu mudah, tapi siapa sangka jika 
memasukan bola ke-ring hanya boleh dengan berjongkok, 
susah bukan? Tetapi hadiahnya berupa satu bucket snack 
yang beragam macamnya. 


Afif dan teman-teman OSIS nya tertarik dengan 
permainannya. Afif, ia melangkahkan kakinya menuju meja 
penjualan karcis. la membeli untuk semua teman-teman 
OSIS nya. la mengambil bola basket setelah membeli 
beberapa karcis tadi. Kemudian melemparkan pada Lintang, 
yang menjabat sebagai Wakil ketua OSIS. Lintang menerima 
dengan snang hati 


Aturannya adalah hanya boleh mencoba memasukan bole 
ke ring sebanyak tiga kali, lebih tiga kali dianggap gugur. 
Permainan dimulai disaat tangannya memegang bola Basket 
diharuskan untuk berjongkok. Sampai mendekati ring, 


permainan ini memberikan sedikit keringanan, pemain tidak 
perlu men-drible bolanya, ingat hanya sedikit. 


Pada lemparan pertama gagal, Lintang menghembuskan 
nafasnya pelan. Lemparan kedua gagal lagi, hanya satu 
kesempatan lagi Lintang. Pada lemparan ketiga bola 
tersebut mengarah pada Revia yang berada disamping ring 
basket. Dengan sigap Afif berlari kearah Revia dan langsung 
mendekapnya. 


Ternyata bola tersebut tidak terjatuh pada Revia maupun 
Afif. Dengan cantiknya bola itu terjatuh tepat disamping Afif 
yang sedang mendekap erat tubuh Revia. Keduanya saling 
menatap dengan segera Revia menunduk dan melepaskan 
dekapan Afif, Afif menyadari Revia salah tingkah oun 
tersenyum dengan tangan mengelus pucuk kepala Revia 
lembut. 


"Ciee Afif." 

"Maakkk Afif dahh gedee." 
"Afif modus nih ceritanya." 
"Aduhh Ree, jantung aman?" 


"Ntar bakal ada pilem judulnya, 'Cintaku bertemu disaat 
nyaris terlempar bola Basket' HAHAHA." 


"Widihh panjang buanget udah kaya judul pilem Ajab." 
"Kalo versi Afif mahh Ajib bukan Ajab HAHAHA." 


Ejeken dari para manusia biadab membuat Revia bertambah 
malu. Untuk meredakan rasa malunya Revia berpura-pura 
memainkan ponselnya. 


Ocha yang berada disamping Revia berdiri pun terbahak 
keras, ia tak tahu malu lagi. "HAHAHA Ree, ngapain muter- 
muter layer menu? Buat menetralisir malu?" seluruh 
manusia yang berada dilapangan yang sama langsung 
terbahak keras, membuat Revia bertambah malu. 


"UDAH DIEM!" 
Semua orang tersentak, detik itu juga terdiam. 


Kini giliran Afif yang memulai permainan. Sebelum 
mengambil bola ia berbisik sedikit pada Revia, "Kalo bisa 
gue masukin bola ke-ring lo harus nurutin apa kata gue." Ia 
tersenyum smirk. Kemudiam melangkahkan kakinya 
mengambil bola dan langsung berjalan dengan posisi 
jongkok. 


Satu kali lemparan gagal. Lemparan kedua juga gagal. Revia 
menghembuskan nafas pelan, kesempatan untuk bisa 
memasukan bola kedalam ring hanya tersisa sepuluh persen 
kemungkinan. Saat lemparan ketiga ingin di lemparkan Afif, 
Revia merapalkan doa. la tak tau apa yang diinginkan Afif 
tadi. 


Dan yaa... 

Bola itu tepat masuk kedalam ring, setelah melewati ring 
bola itu kemudian memantul kebawah dan berhenti tepat 
didepan kaki Revia. Afif tersenyum smirk, ia mengembalikan 
bola kepada panitia pelaksana itu kembali. la mengambil 
hadiah yang sudah disediakan oleh panitia dan mengangkat 
tinggi-tinggi sebagai tanda jika ia berhasil. la menghampiri 
Revia, Revia merasa gelisah, entah apa yang membuat 
hatinya begitu merasa gelisah. Intinya ia gelisah! 


Entah sejak kapan pula Afif sudah berdiri didepan Revia. la 
tersenyum penuh arti. 


"DENGERIN SEMUA!" teriak Afif lantang. 


la menghadapkan badannya pada Revia. Revia gugup bukan 
main. 


"Liat mata gue Re," perintahnya. 


Revia dengan takut-takut pun dengan perlahan menatap 
mata Afif. 


"Want to be my girlfriend?" Ucapnya lantang disaksikan 
hampir seluruh murid yang sedang berada di lapangan juga. 


Revia semakin gugup. Perlahan kepalanya terangkat 
menatap dalam mata Afif. 


"Seriously?" 


Afif mengangguk. Perlahan Revia memutar kepalanya 
melihat disekelilingnya sudah dipenuhi orang-orang yang 
menyaksikan adegan yang tambah membuat Revia gugup 
bukan main. 


Matanya kembali menatap Afif. Kemudian mengangguk. 
Senyum Afif mengembang. Sepertinya sedikit menggoda 
gadis ini tidak apa apa. "Gimana?" 


"Apanya?" 

"Mau gak?" 

"Ishh iya." 

"Iya apa dulu nih? Iya nolak atau iya diterima?" 
Sekeliling mereka berdua menyoraki. 


Terima 


Terima 
Terima 


"Iya, Mau." jawabnya pelan, bahkan terdengar seperti 
berbisik. 


"Kedengeran gak?" Tanya Afif pada para penonton yang 
masih setia menyaksikan keuwuan didepan mereka. Apa 
mereka tidak muak?! 


"Gak kedengeran lohh, mana suara cemprengnya, keluarin 
dong." 


"YA MAU!" teriaknya lantang. Langsung saja terdengar 
tepuk tangan riuh. 


Afif senang, ia menarik tangan Revia untuk memeluknya 
erat. 


"Makasih sayang," bisiknya ditelinga Revia. 
Revia semakin tersipu. 
thank you 


Sampai jumpaa 
See you daa daa bye bye:“ 


17 
Hiipiriding! 
Vote- komen dulu yuk! 


Dikelas X IPS 1 masih belum didatangi oleh seekor lalat pun. 
Mungkin yang lain sedang menunggu penilaian dari 
pengurus OSIS. 


Mereka semua masih berusaha semaksimal mungkin 
menjadikan kelas mereka menjadi menarik. 


Sang ketua kelas dibuat pusing oleh anak buahnya. 
Dikarenakan ada yang ingin meletakkan hiasan bunga 
diatas panggung saja atau disudut-sudut panggung atau 
juga ada yang mengatakan tidak perlu memakai bunga, 
alasannya cukup membagongkan. Katanya kita kan gak 
ngadain pesta bunga ngapain pake bunga segala'. 


Enggak, bagusan bunganya di atas panggung aja. Biar ntar 
orang yang bakal naik kepanggung kita jadi terkesan 
estetok, sahut Aryo. Langsung mendapat toyoran kuat dari 
Zacky yang ada disampingnya. 


Gak gak setuju gue ah! sahut Ais sewot. 


Jadi gimana nengg?! Ghifa sudah geram, pasalnya ia dan 
juga Bima bertugas mengangkat bunga kesana-kemari. 


Dibawah aja dahh! ketus Ais. 


Semuanya hanya bisa mengangguk menurut. Takut jika Ais 
mengamuk habis sudah acara kelas mereka. 


Semua mengambil posisi masing-masing yang sudah di 
didiskusikan oleh satu kelas kemarin. 


Zacky, Refi dan Dika bertugas menjual karcis. Tentunya 
yang banyak berkerja adalah Dika, beginilah efek samping 
dari bekerja sama dengan orang yang sedang kasmaran. 


Ais dan juga Aryo bertugas sebagai petugas kesehatan. 
Soalnya dulu di waktu masih SMP keduanya sempat menjadi 
anggota PMR disekolah lama mereka. 


Manda bertugas sebagai MC. Bima, Radit, Fauzan bertugas 
sebagai mengawasi jalannya acara, jika ada kesalahan 
teknis. Jadi, ketiganya bisa langsung sigap memperbaiki 
kesalahan teknis tersebut. 


Dari ujung koridor sudah terlihat beberapa pengurus OSIS 
yang berjalan beriringan. Dika dengan sigap menghampiri 
pelanggan pertamanya. 


Mau berapa tiket Fif? tanyanya ramah. 
Itung aja sendiri anak buah gue dibelakang. Jawabnya acuh. 
Dika mengangguk mengiyakan. 


Delapan boss! seru Dika sedikit berteriak. Membuyarkan 
aksi Refi yang sedang bermanja-manja dibangku penjualan 
karcis. Zacky mendengus. Refi terkekeh mengacungkan 
jempolnya. 


Setelah memberikan laporan pada Zacky dan Refi, Dika 
melirik kearah Revia yang sedang menunduk. Mungkin 
malu? 


Cielahh Rerek kita dah gak jombla lagi guys, ucap Dika 
dapat mengalihkan fokusnya orang-orang yang ada disana. 
Pejeh kapan rekk? sembur Refi dari meja tempat nya duduki 
saat ini. 


Ahh bacot kalian! sahut Manda dari atas panggung siap 
dengan mikrofon ditangannya. Bantuinn, kabelnya keiket 
nih dikaki gue! Gak bisa lepas gimana woi!! teriaknya 
histeris sendiri diatas panggung tersebut. Teman-teman 
laknatnya malah terbahak melihatnya. 


Hingga sehuah tangan menepuk bahunya pelan. la sedikit 
terlonjak kaget kemudian tersenyum tipis. Ehh kak Dylan 
ngapain? tanyanya kikuk. 


Kok bisa ke iket disini sih, udah kayak lo dihati gue. Udah 
keiket Mann, ucap Dylan tersenyum tipis. Sedangkan teman- 
temannya juga mulai meledek Manda. Kata-kata legend nya 
buaya mana lo ambil kak? ucapnya acuh. Tidak baper sama 
sekali. Bisa dibilang makanan sehari-harinya. Dylan 
mendengus. 


Setelah kabel mikrofon terlepas dari kakinya, ia berterima 
kasih kepada Dylan. Dylan mengangguk dan berlalu begitu 
saja dari hadapannya. 


Pengurus OSIS mulai menduduki tempat duduk yang sudah 
disediakan oleh panitia kelas ini. Ais dan Aryo sepertinya 
memiliki ide yang menurut mereka berdua bagus. 


Boleh nggak gue minta Revia yang naik kepanggung 
duluan? Sebagai pembukaan acara dikelas kita nih. Ucap 
Ais mengedipkan mata kirinya kearah teman-temannya 
yang lain. 


Semua mengangguk setuju sedangkan Revia 
menggelengkan kepalanya kuat tanda ia menolak. Jangan 
gue, pliss, cicitnya pelan. 


Mengundang tawa mengejek dari teman sekelasnya. Dapet 
kado isinya tomat. Bodo amat!!! ucap temannya lantang, 
kemudian tertawa terbahak-bahak. 


Sebelum Revia naik keatas panggung, Afif duluan membuka 
suara. Bentar-bentar. Acara kalian udah bebas seleksi 
kebersihan, trus Ini kepanjangan dari judul acara kalian 
apa? Pake bawa-bawa PBB. Singkatan dari perserikatan 
bangsa-bangsa kah atau apa? tanya Afif heran. 


Manda langsung mendelik tak terima. bukankah Zacky, Refi 
dan Dika sudah ditugaskan untuk memberi tahu apa konsep 
dari acara mereka disaat ada yang akan membeli karcis. 


Tetapi apa yang dilakukan ketiganya? Zacky dan Refi 
sedang berbucin ria, sedangkan Dika? Tengah asik bermain 
game nya berjongkok dan menyandarkan punggungnya 
pada dinding kelas. Manda menggeram marah. 


Gak dijelasin sama tuh tiga curut? kesal Manda. Afif 
menggelengkan kepalanya. 


Manda menghela nafas kasar, Sabar nanti tinggal hajar 
ucapnya membatin. 


Bukan perserikatan bangsa-bangsa, yaampon saepull! PBB 
tuh singakatan dari Panggung Bakat Barbar," ucapnya 
dengan jari membentuk seperti ceklis lalu ia tempelkan 
pada dagunya. 


"Disini kami ngasih waktu buat perserta selama sepuluh 
menit buat mempertontonkan bakatnya. Gitu-gitu dehh 
pokoknya! Afif menanggukkan kepala mengerti 
mempersilahkan Revia menaiki panggung. 


Mari kita sambut pelanggan pertama, sekaligus pacar dari 
ketua OSIS kita! tepuk tangan riuh mengundang perhatian 
Siswa Siswi yang berada diarea kelas X IPS 1 maupun yang 
berada diluar area tersebut. 


Revia merebut kasar mikrofon yang berada ditangan Manda. 


la menghela nafas pelan. "Sebelum saya mulai mau tanya 
nih." Sengaja Revia menggunakan kata saya. Pasalnya guru- 
guru yang penasaran dengan acara mereka pun ikut 
menonton. 


Semua yang menonton mengerutkan keningnya pertanda 
sedang bertanya. "Siapa dulu, yang waktu kecil ditanya cita- 
citanya apa malah jawab dokter, tentara, polisi atau guru?" 


"Kalau ada angkat tangan!" Ucapnya. 
Semuanya justru mengangkat tangan. 


Revia tersenyum, "nahh banyak loh ya yang bercita-cita 
seperti yang saya sebutkan tadi jadi pengangguran. Gak 
sedikit pula saya liat mereka yang bercita-cita seperti itu 
memang benar-benar diwujudkan nya." 


"Ini berawal dari saya berkunjung ke rumah paman saya, 
disaat itu saya bertanya, dulu paman bercita-cita ingin 
menjadi apa. Paman saya menjawab ingin menjadi seorang 
polisi. Tapi apa daya, cita-citanya dulu malah menyimpang 
dari profesi nya sekarang." 


"Kalian tau apa profesi nya sekarang?" Semuanya 
menggeleng. 


"Jadi polwan." 


Dua kata mampu membuat semua yang menonton 
mencerna ucapan Revia. Maksudnya apa? Paman Revia 
pindah gender? Apa-apaan! 


Revia terkikik geli dan segera menyerahkan mikrofon ke 
tangan Manda yang sama tercengang nya. Lalu ia 
melangkahkan kakinya dan duduk dikusrinya semula. 


"GANTUNG WOI!" teriak orang yang ada disana 
berbarengan. Revia mengedikkan bahunya acuh. 


kakak 


Trio curut sedang berjalan beriringan. Siapa lagi kalau 
bukan Bryan, Dylan dan Tegar? 


Ketiganya nampak sesekali tertawa, ah! tidak tidak. 
Tampaknya hanya berdua yang tertawa sedangkan salah 
satunya hanya menanggapi dengan senyum tipis. 


Tujuan ketiganya kini adalah kekelas dimana sedang 
diadakan PBB seperti yang dikatakan oleh Dylan tadi yang 
sempat membantu Manda. 


Ketiganya langsung membeli karcis, tetapi masih ada tawar 
menawar. 


"Kita ngutang dulu ya," ucap Dylan dengan wajah tengilnya. 


Refi berkacak pinggang menatap ketiganya garang. "Oke, 
tapi minta DP nya dulu!" Putus Refi akhirnya. 


"Orang jadian aja gak pake DP!" Jawab tegar tak kalah 
sengit. 


"Bayar elahh," ucap Zacky malas. 


Bryan maju, lalu menyodorkan uang dan menarik kedua 
temannya agar tak mengoceh lagi. Bryan melihat Manda 
yang sedang menyiapkan panggung dibantu oleh Fagih. 
Sedangkan Manda tak tahu jika sebenarnya ia sedang 
diperhatikan. 


Manda melirik Ais dan Aryo yang sedang mengipas-ngipasi 
diri akibat dari teriknya matahari disiang itu. "Hehh, 


pasangan lampir!" Keduanya terkejut. 


"Bantuin kek, gak ada gunanya juga jadi petugas kesehatan. 
Sini-sini bantuin geser ini loh!" Ucapnya sedikit berteriak. 


Ais malah mendorong punggung Aryo menyuruh Aryo saja 
yang membantu Manda. "Mager, gantiin sana!" 


"Lo juga Ais, jangan mager-mager. Ntar waktu lo meninggoy 
yang mau pas waktu nguburin lo bakal bilang mager juga, 
huh?!" Tantang Manda membuat Ais bergidik ngeri. Dan 
langsung berdiri, pasrah. 


Kebetulan panggung sedang kosong. Rombongan pengurus 
OSIS juga sudah pergi berkeliling untuk memeriksa jalannya 
acara dari masing-masing kelas. 


Ternyata Dylan lah yang terlebih dahulu menaiki panggung. 
Kira-kira apa yang akan ditampilkan nya? 

Cekidot! Kita lihat saja hahahah. 

"Hallo epribadeh!" Sapa Dylan disaat sampai diatas. 


"Gue mau nyanyi nih. Boleh kan?!" Tanyanya sedikit 
berteriak, padahal sudah ada mikrofon ditangannya. 
Mengapa harus berteriak? 


"Okee," 


"Akang gendang!" Ucapnya sambil mengangkat tangan 
keatas tinggi-tinggi. "Kalo saya bilang nyanyi, nyanyi ya!" 


"Potong bebek angsa." Semuanya lantas terbahak. 
"Yuk nyanyi sama-sama!" 


"Masak di kuali nona minta dansa ... Dansa empat kali ... 
Sorong ke kanan sorong ke kiri ... Lalalalalalalalalalala," 


nyanyi semuanya serentak. 


Kemudian lagu kedua dinyanyikan. Membuat perut orang 
disekelilingnya serasa tergelitik. 


"Bim ketabim ... tuma jae ... Sae goi ... Tiktok ae ... Ketabim 
ketabim ... Bim Bim Bim ketabim ketabim ... Sae gaena pok 
pok Parampam ... Oh oh oh ... Situma jaileni ... Bim Bim Bim 
ketabim ketabim ... Bim Bim Bim ketabim ketabim." 


Semua menganga di tempat. Lagu macam apa itu! Mana 
liriknya salah! 


"Cie yang bingung gue nyanyi apaan." 
"Itukan lagu Upin Ipin," tebak Ghifa. 


"Bukan! Itu lagu Krisna, si manusia biru tu lohh!" Jawab 
Dylan. 


"Ih Panjul! Itu lagu nya Bima Sakti yang di tipi noh!" Sahut 
Manda tak terima. 


"Au ah, gue cuma nyanyi doang di ributin!" Cetusnya 
menghentakkan kakinya bergaya seolah-olah sedang 
merajuk. Tegar dan Bryan menatap jijik. 


"Okee, selanjutnya dipersilahkan untuk kak Al menaiki 
panggung." Ucap Manda setelah menangkap lemparan 
mikrofon dari Dylan. 


"Kak Al siape woi?!" Tanya Ghifa penasaran. 
"Al anaknya Ahmad Dani?" Tanya Faqih cengo. 


"Hadohh! Si Fagih yang namanya Selebriti cepet banget 
nangkapnya tu otak," ucap Refi menggeplak lengan Fagih 


dan entah sejak kapan kedua sejoli itu sudah berada di 
samping panggung. 


"Ho'oh anak siape? Ajakin war sama gue dulu!" Ucap Aryo 
sok berani. 


"Siapa yang nantangin kak Al?" Tanya Manda terkekeh. Ia 
melirik kearah Bryan dan Bryan tersenyum tipis sehingga 
matanya yang sudah sipit bertambah sipit. 


"Gue lah!" Ucap Aryo nyolot. Menambah gelak tawa antara 
Manda, Tegar dan juga Dylan. 


Bryan berjalan mendekat kearah Aryo. "Hallo, mas bro!" 
Serunya ketika Bryan mendekat. 


Bryan menyeringai kearah Aryo. "Kak Al?" Seru Manda 
memanggil Bryan. "Hm?" Bryan berdehem menatap Manda 
sebentar lalu kembali melirik Aryo dari atas sampai bawah. 


Manda tertawa mengejek ke arah Aryo sambil 
menggerakkan mulut nya seperti berkata 'mampus' tanpa 
suara. 


Aryo gelagapan sendiri saat tahu jika 'kak Al' yang 
dimaksud Manda adalah Bryan. Tidak hanya Aryo, semua 
yang ada disana juga sama terkejutnya. 


"Kak, jangan gitu lah, kena mental tu si Aryo," ucap Manda. 


Ghifa yang jahil pun sama mengejeknya. "Ihh Aryo 
ngompol!" Setelah nya hanya terdengar suara gelak tawa di 
sana. 


Bryan naik ke atas panggung menyambut uluran mikrofon 
dari Manda lalu tersenyum. la meninggalkan Aryo yang 
sudah mati kutu. Manda turun dari panggung berdiri di 


samping temannya, Ais. Ais tersenyum mengejek sambil 
menyenggol lengan Manda pelan. "Cielahh, udah punya 
panggilan kesayangan," celetuknya. 


"Apasih!" 


"Man, jangan pacaran yaa. Masa gue doang yang jomblo! 
Gak gak gak terima gue!" Ucapnya menggebu-gebu. Manda 
terkekeh. 


"Tuh Aryo nganggur!" Celetuknya mendapat tabokan keras 
oleh Ais. 


"Ih Mandaa," Ais menye-menye begini malah terkesan jijik. 
Pasalnya sikapnya yang barbar tidak sejalan dengan 
tindakan nya sekarang. 


"Sialan pengen muntah gue!" Ais langsung cemberut. 


Bryan yang diatas panggung masih bingung ingin 
melakukan apa. la melirik Manda yang berada disamping 
panggung. 


Bryan turun lalu menggenggam tangan Manda dan 
membawanya keatas panggung naik bersamanya. "Eh " 


"Shutt, ikut aja" ucap Bryan memotong dengan telunjuk di 
bibir Manda. Manda mengangguk mengiyakan. 


"Ikan bandeng makan kawat,orang ganteng numpang 
lewat," celetuknya membuat yang lain menganga tak 
percaya. Begitu pula Manda. Ini memang Bryan yang 
sebenarnya atau Bryan yang mempunyai kembar lagi? 


"Orang ganteng suka sama si Rini, gak seneng? maju sini!" 
Ujarnya lagi. Manda terkekeh. 


"Anak tikus rindu ibunya, sombong nich ceritanya." ucap 
Manda yang berada disamping Bryan. Menambah raut 
ketidakpercayaan dari semua human yang ada disana. 


"Beli bandeng di Malaysia, gue ganteng kayak Pasha," puji 
Bryan pada dirinya sendiri. 


"Buah semangka buah duren, nggak nyangka lo keren!" 
Balas Manda tergelak keras. 


"Ini nih yang dinamakan KTP!" Celetuk Tegar yang sedari 
tadi menyaksikan. 


"Apatuh?!" Sahut keduanya dari atas panggung. 


"Komedi Pindah Tempat. HAHAHAHA." Celetuk Tegar, 
membuat semua orang terbahak keras. 


aaa 


Disela-sela tawa orang yang ada disana. Langsung terhenti 
akibat teriakan dari salah satu Siswa yang berlari menuju 
kelas X IPS 1 yang mana hampir seluruh guru berada disana 
saat ini. Menyaksikan kerandoman anak muridnya. 


Siswa itu ngos-ngosan saat sudah sampai di samping pak 
Sukman. Pak Sukman memandang heran anak muridnya ini. 


"ADA YANG BUNUH DIRI, DI UKS!" teriaknya lantang. 


1907 kata. 
Chapter terpanjang yg pernah aku ketik. 
Wkwk 


18 
Tanganku udah gatel pengen update hehe. 


Sebelum baca vote dulu. 
Udah? Terima kasih:) 


Happy reading 


Pada siang nan terik ini, semua guru, murid maupun 
penjaga sekolah berbondong-bondong menuju UKS. Disana 
terlihat pintu UKS sudah dikerumuni oleh siswa siswi. 
Mereka terlihat begitu kepo, karena adanya insiden yang 
tidak pernah diduga sebelumnya. Bagaimana bisa seorang 
siswi gantung diri di UKS dengan keadaan sekolah masih 
ramai karena seluruh warga Geumdo sedang mengadakan 
acara Pentas seni. Hanya saja mungkin kawasan sekitar UKS 
tengah sepi, pasalnya seluruh siswa siswi maupun guru 
tengah menyambut antusias acara pentas seni yang sedang 
berlangsung. 


Siswi itu ditemukan dalam keadaan leher yang tergantung 
di loteng bilik UKS menggunakan tali tambang untuk 
properti jikalau ada lomba olahraga disekolah. Wajahnya 
sudah membiru pertanda sudah lama tergantung. Ia tampak 
begitu mengenaskan. 


Disaat Manda juga sedang kepo, terdengar bisik-bisik dari 
arah belakangnya. 


"Itu siapa sih yang gantung diri?" Tanya salah satu siswi 
yang ada dibelakang Manda. 


"Katanya itu si Rani sih. Tau Rani gak?" Ujar siswi yang 
ditanyakan oleh siswi sebelumnya. 


Banyak lagi bisik-bisik yang didengar oleh Manda. Merasa 
cukup mendapat informasi. Manda melarikan diri menuju 
kelasnya tidak lupa juga mengabari teman-temannya agar 
ikut berkumpul di kelas. 


KKK 


Pentas seni sudah berakhir sejak Tiga hari lalu. Berita Rani 
yang bunuh diri sudah tersebar luas di media sosial maupun 
di kalangan para murid. 


Orang tua Rani pun mengikhlaskan kepergian anaknya. 
Tetapi sampai saat ini motif dari Rani yang bunuh diri masih 
belum terungkap. 


Kepala sekolah pun sudah dimintai keterangan dan polisi 
tidak dapat satu pun informasi dari pak Arien selaku kepala 
sekolah. Sampai saat ini polisi masih tetap menyelidiki 
kasus dari meninggalnya Rani, dengan cara bunuh diri. 


Jam sudah menunjukkan waktunya pulang sekolah telah 
tiba, akan tetapi masih belum ada tanda-tanda bel akan 
dibunyikan. Guru dikelas juga sudah keluar terlebih dahulu. 
Sedangkan murid-muridnya dilarang keluar kelas sebelum 
bel berbunyi. 


Terdengar ketukan pintu di kelas X IPS 1. Ghifa berjalan 
membuka pintu kelas. Terlihat seorang siswa kelas Dua belas 
terlihat dari tanda yang ada di bahu kirinya, Dia sedang 
bersandar di dinding kelas. 


Ghifa langsung menepuk keras bahu Dylan. Ya, yang 
mengetuk pintu memang Dylan. "Wahh ada Mas broh ni! 


Pakabar Mas?" Dylan meninju dada Ghifa. "Lo pikir gue 
tukang bakso? mas mes, mas mes!" Ghifa terkekeh. 


Dylan mengintip sedikit dari sela-sela tubuh Ghifa yang 
hampir menutupi keseluruhan pintu kelasnya. "Nyari siapa, 
sih?" Tanya Ghifa gemas. Dylan kembali melihat Ghifa yang 
ada didepannya. "Manda, ada?" Ghifa menganggukkan 
kepalanya. Lalu menengok kedalam kelas. 


"Man, pangeran ber-Sapi lo jemput, nih!" Seru Ghifa dari 
pintu kelas. Manda menengok sekilas, ia bergegas 
membereskan acara rumpinya. "Suruh dia peres susu 
Sapinya, gua haus!" Sahutnya dari dalam. Mengundang 
gelak tawa dari Ghifa. Dylan menampar rahang Ghifa, 
membuat Ghifa mengaduh kesakitan. "Sakit, bego!" Dylan 
menatap tajam. "Mana ada pangeran ber-Sapi, tulul 
dipelihara!" Ucap Dylan memandang Ghifa remeh. 


Saat Ghifa ingin melayangkan kepalan tangannya ke wajah 
ganteng Dylan, suara Manda menginterupsi pertengkaran 
kedua pria tersebut. "Ett.. kedua suami gue ngapain ribut, 
sih?" Ucapnya dengan suara manja. 


"NAJIS!" hardik Ghifa dan Dylan bersamaan. Ghifa langsung 
ngacir menuju kelas X IPA 3. 


"Astaghfirullah." Ucap Manda mengurut dada. Matanya 
beralih pada Dylan. 


"Pulang lewat mana, kak?" Tanya Manda dengan senyum 
lebar, membuat Dylan bergidik. "Kenapa emangnya?" Dylan 
meringis melihat pelototan tajam dari Manda. "Gue mau 
nebeng." 


Dylan menghembuskan nafas lega, dia pikir Manda akan 
mem-begalnya ditengah jalan, ternyata cuma nebeng. Dylan 
mengangguk. Memang tujuannya kesini untuk mengantar 


gadis itu pulang. Karena Abang nya yang sedang sibuk 
mengurus Organisasinya. Manda juga sudah diberi tahu oleh 
Abangnya tadi agar pulang sendiri saja. Manda hanya 
mengiyakan. Toh, nanti ada saja tumpangan. Seperti 
sekarang? 


"Gue tungguin di parkiran ya, Man." 


KKK 


Refi sedang dalam mode badmood. Jadi, jangan sekali-kali 
mengusiknya. Seperti saat ini Zacky lah yang menjadi 
korban kebrutalannya. 


Zacky berusaha menenangkan Refi, pasalnya sedari tadi 
Refi sudah bosan, ia ingin segera pulang dan berbaring 
terlentang di atas kasur empuknya. Membayangkan saja 
sudah membuat Refi mengantuk. Zacky menepuk-nepuk 
lengan Refi yang berada di paha Refi sendiri. 


"Bentar lagi sayang. Sabar yaa," ucap Zacky menenangkan. 
"Bosen, Ky!" 
"Iya tau, bentar lagi." 


Ais dan Revia yang berada tepat dibelakang bangku Refi, 
melotot seketika melihat tangan Zacky berada di paha Refi. 


"ZACKY! TANGAN LO MINTA DIPATAHIN, IYA?!" satu kelas 
refleks menutup telinga rapat-rapat kala mendengar suara 
teriakan cempreng Revia. 


"Apa sih, lampir!" Balas Zacky cuek. 


"APASIH GUNDULMU! TANGAN LO BENER-BENER MINTA GUE 
PATAHIN!" teriak Revia lagi. Memang tidak bisa santuy. 


Ais tidak menghiraukan teriakan Revia. la berjalan ke meja 
Ghifa dimana terdapat penggaris besi, ia mengambil 
penggaris tersebut. Kemudian berjalan dimana meja Refi 
berada. 


Plak... 
Plak... 
Plak... 


"Akhh, perih woii!" Pekik Zacky ketika penggaris besi Ghifa 
mendarat tidak santai di punggungnya. 


Zacky berbalik badan, pandangannya yang lurus kedepan 
malah kosong, tidak ada manusia dibelakangnya. Namun, 
ketika Zacky sedikit menunduk langsung terkejut tiba-tiba 
saja Ais sudah berada didepannya. 


Zacky memandang Ais remeh, Ais sudah tau apa kata-kata 
yang akan dilontarkan Zacky. Ais juga sudah siap dengan 
penggaris besi ditangannya yang ia pegang bergaya bak 
pemain golf yang handal. 


"Dasar pen aw." Dan ya, penggaris ditangan Ais sudah 
mendarat sekali di bokong Zacky. Hanya sekali tetapi 
rasanya berkali-kali lipat dibandingkan ketika Ais 
memukulnya Tiga kali tadi. 


Ais memang pendek dari pada Zacky, tapi bukan berarti dia 
lebih pendek diantara teman-temannya yang lain. "Apa? 
Mau bilang pendek?! Jangan ngadi ngadi, kaki panjang lo itu 
bisa gue potong biar sama-sama pendek, asal lo tau!" 
Sarkas Ais menginjak keras kaki Zacky yang sedang 
memakai sendal jepit biasa menggunakan tumit sepatunya 
yang lumayan keras. Tidak berhenti sampai disana Ais 


malah memutar-mutarkan tumit sepatunya. Membuat Zacky 
tambah mengaduh kesakitan. 


Setelahnya Ais melemparkan penggaris Ghifa tadi. "Thanks 
Ghif!" Ghifa menangkap cepat penggaris itu, jika tidak bisa 
saja dalam waktu sekejap kepalanya jadi bocor akibat 
perbuatan nyeleneh Ais. "Yoi Is." 


Ais menyandang tas sekolahnya, menyusul Revia yang telah 
duluan menunggunya didepan kelas. Ternyata bel pulang 
sekolah telah berbunyi sejak Lima menit yang lalu. Sebelum 
sampai di pintu kelas Ais kembali menghampiri Refi dan 
Zacky. Ais menepuk pelan bahu Refi. "Jangan mau di grepe- 
grepe Zacky, Fi," ucap Ais langsung ngacir keluar kelas. 


"GREPE-GREPE PALE, LO!" teriak keduanya serentak yang 
masih bisa didengar oleh Ais. Ais tertawa ngakak. 


KKK 


Diparkiran seorang siswa yang menggunakan jas OSIS 
kebanggaannya sedang bersandar pada motor sport 
kesayangannya. Disaat melihat seorang gadis tengah 
melangkahkan kaki menuju kearahnya, ia kemudian berdiri 
tegap. Menyambut kedatangan sang kekasih hati. 


"Hai, kak," sapanya. Revia tersenyum manis, sesekali Revia 
tampak menyelipkan helaian rambutnya ke telinga, demi 
mengalihkan rasa salah tingkah bila ditatap begini oleh Afif. 


"Mau langsung pulang atau mau kemana dulu?" Ucapan Afif 
membuat Revia mendongak menatap netra coklat Afif. Mata 
Revia seketika berbinar. 


"Makan dulu boleh? Laper hehe," ujar Revia dengan 
cengirannya. 


"Yaudah yuk." Ucap Afif menyetujui kemudian 
memasangkan helm ke kepala Revia. Afif menaiki motornya 
lalu mengode Revia agar segera naik. Baru saja Revia akan 
naik ke motor Afif, suara menjengkelkan dari Manda dan 
Dylan memasuki ke dalam gandang telinganya. 


"Hai, kak." Sapa Manda menirukan suara dan gaya bicara 
Revia yang malu-malu /awi. Manda juga sesekali melirik 
Revia yabg sudah menggigit pipi dalamnya demi menahan 
emosi yang menggebu-gebu ingin segera dituntaskan 


(Sapi) 


"Mau langsung pulang atau mau kemana dulu?" Sambung 
Dylan ikutan mengejek. 


"Makan dulu boleh? Laper hehe." Ujar Manda menirukan 
cengiran Revia tadi, bukannya terlihat menggemaskan 
malah terlihat seperti Joker. 


"Yaudah yuk." Ujar Dylan menirukan Afif, dan juga 
memasangkan kepala Manda plastik kresek yang berada 
pada saku motor Vespanya. Manda merenggut paksa kresek 
itu dari kepalanya. Membuat rambutnya berantakan. 


Bugh.. 


Satu tinjuan mendarat di dada kiri Dylan, membuatnya 
mengaduh kesakitan. "Anjir! Ginjal gue sakit, woi!" 
Teriaknya. 


"Tolol sama bego nggak ada bedanya sama Lo kak! Yang gue 
tonjok dada kiri lo, bukan pinggang lo! Yang harusnya sakit 
'kan Jantung!" 


Revia dan Afif memutar mata malas, mereka berlalu dari 
parkiran sembari wmenyoraki kedua makhluk aneh 


dihadapannya. 


"Rese! Bego! Tolol! Goblok! Paket lengkap Buat pasangan 
kayak kalian!" Kemudian keduanya berlalu dari hadapan 
Manda dan juga Dylan. 


Manda dan Dylan tertawa menang, keduanya ber-tos ria. 


"Beli es krim dulu yuk, kak," ajak Manda. "Lo yang bayar. 
titik!" 


Dylan tampak menimang-nimang. Kemudian mengangguk. 
Keduanya melaju membelah jalanan disore ini. Melihat 
Minimarket di depan sana, Manda menepuk-nepuk bahu 
Dylan agar berhenti. Setelah motor terparkir apik di depan 
Minimarket keduanya masuk ke dalam sana, Manda 
langsung ngacir mencari di mana letak freezer. 


Dylan melirik Manda dengan pandangan curiga, kemudian 
beralih mengambil dompet yang ada di kantong celananya. 
Dylan menatap miris isi dompetnya. Dengan tergesa-gesa ia 
menghampiri Manda. Mengurut dada sekejap, agar hatinya 
tabah menghadapi manusia di depannya kini. 


Belum sempat Dylan berbicara, Manda terlebih dahulu yang 
mengeluarkan suara. "Kak, gue mau beli es krim Magnum 
aja ya. Kapan lagi makan es krim mahal, jarang-jarang loh. 
Nahh mumpung gue dibayarin duit gue tetep aman 
sejahtera dikantong sini." ucap Manda enteng, dengan 
tangan menunjuk kantong rok sekolahnya. 


'Gak tau diri' batin Dylan merutuki. 


"Mahal banget anying! Beli es yang merek Aice aja lah! Yang 
Dua ribuan. Tetep ngotot mau yang mahal, gue jual lo 
disini!" Manda mencebikkan bibirnya. 


"Setidaknya Cornetto, paling sepuluh ribuan doang!" 
Celetuk Manda santai. Tidak tahukah dia jika Dylan sedang 
mengumpatinya dalam hati? 


Dari dalam lubuk hati yang paling dalam, Dylan sangat- 
sangat berkeinginan untuk men-Smackdown seorang Manda 
sekarang juga. Bantu Dylan mengontrol emosinya, cepat! 


Akhirnya Dylan mengiyakan. Manda langsung berseru 
heboh dan memakan es krim nya pada saat itu juga. Dylan 
geleng-geleng, dia menggenggam tangan Manda untuk 
membayar es krim yang sudah tersisa setengah itu ke kasir. 


Saat sampai di motor Dylan, Manda masih menggerutu. 
"Dasar pelit!" Gumamnya yang masih bisa didengar Dylan. 


"Bener-bener minta dibanting Lo, ya!" Ujar Dylan berkacak 
pinggang. 


"Banting aja. Ntar sampe rumah gue lagi yang jadi tukang 
tonton lo yang lagi dibanting," jawab Manda santai. 


Dylan mengusap kasar wajahnya. "Mimpi apa gue semalem, 
bisa-bisanya disuruh jagain monyet lepas satu ini," jawab 
Dylan enteng. 

Plak.. 

Bugh.. 

Plak.. 

Brukk 


Manda menghantam Dylan tanpa ampun. Sampai-sampai 
Dylan yang sudah duduk manis di motornya terjungkal 
kebelakang. Mengenaskan sekali. 


"Mamam tu monyet!" 


"Cepet pulang! Cacing udah pada demo nih." Ujar Manda 
santai, lalu menaiki motor Dylan. Memandangi Dylan 
dengan tangan terlipat di depan dada yang masih berusaha 
berdiri. Karena dirinya terjungkal diantara kedua motor yang 
terparkir. Motornya dan motor orang lain. 


KKK 


Ais menunggu jemputan nya di depan sekolah. Lama sekali 
ayahnya menjemput biasanya juga hanya sebentar ditelfon 
ayahnya sudah duduk di motornya menunggu sang putri 
keluar gerbang. 


Ais mencoba menelfon ayahnya kembali. Saat telefonnya 
terhubung Ais langsung bertanya. "Ayah dimana? Ais udah 
lama nungguin loh. Disini juga udah sepi, yah." 


"Ais bisa naik ojek dulu nggak, sayang? Motor ayah mogok 
nih, nggak bisa hidup. Kayaknya gara-gara ayah udah lama 
nggak ganti oli nih," sahut ayahnya diseberang sana 
dengan suara lembutnya. 


Bahu Ais merosot, apakah masih ada ojek disekitaran sini? 
Ingin rasanya Ais memesan ojek online seperti kota-kota 
besar sana. Tapi apa daya, di sungai penuh masih belum ada 
yang namanya ojek online. Hanya ada ojek pangkalan. 


Belum ada sahutan dari putrinya, sang ayah diseberang 
sana cemas. "Ais? Nggak papa kan?" Ais tersentak. 


"Ah, iya yah nggak papa. Ais mau cari ojek dulu ya, yah. See 
you," ucap Ais menutup panggilan setelah di-iyakan oleh 
ayahnya. 


Ais berjalan kearah persimpangan, mungkin disana masih 
banyak ojek yang sedang mengobrol di pangkalan ojek. 
Senyum Ais terbit begitu saja disaat melihat satu orang 
tukang ojek. Syukurlah. 


"Pa-" ucapan Ais terpotong kala seorang gadis yang 
sepertinya sedang buru-buru menaiki ojek, bahkan helm 
pun baru ia pasang ketika belum disodorkan oleh pemilik 
helm. 


"Em.. pak, masih ada ojek nggak abis ini?" Tanya Ais sopan. 


Bapak tukang ojek itu menoleh. "Mungkin ada dek, tunggu 
aja dulu di sini," ucap tukang ojek itu ramah. 


"Pak! Buruan saya udah telat!" Pekik gadis yang sudah 
bertengger dibelakang sang bapak tukang ojek. Ais 
tersentak akan teriakan gadis tersebut. 


"Duluan ya neng, bentar lagi ada kok tukang ojeknya." Ais 
mengangguk kemudian duduk dipangkalan sambil 
mengayunkan kakinya. 


Hingga beberapa menit kemudian... 


Ais mendongak ketika sebuah motor Vario berhenti di 
depannya. Laki-laki itu membuka helmnya. "Ais 'kan?" Ais 
mengangguk, "Siapa?" Tanya Ais penasaran. 


Laki-laki itu terkekeh. "Masa lupa sama temen sendiri." 
Kemudian laki-laki itu memasang wajah sedihnya. Ais 
tampak berpikir, kemudian tersenyum lebar. Sepertinya Ais 
mengingat siapa yang didepannya kini. 


"Ah, maaf gue nggak inget sama sekali," ucap Ais menyerah. 
Wajahnya tampak merasa bersalah. 


"Masa nggak inget sama Marion?" Ucap laki-laki yang 
bernama Marion itu. Ais seperti mengingat nama itu. "Ajo?!" 
Teriak Ais histeris. 


Lelaki itu mengangguk. "Astaghfirullah Ajo! Kemana aja lo 
anjir!" Jerit Ais tak tertahan lagi. Ajo turun dari motornya 
kemudian menghampiri Ais. "Ciahh, kangen gue kan?" Ucap 
Ajo menaik turunkan alisnya. 


"Mana ada!" Ais menggeplak lengan Ajo. 


Ajo melirik sekitar, ia baru menyadari jika sekarang 
keduanya tengah berada di pangkalan ojek. la mengetuk 
dahi Ais menggunakan kepalan tangannya layaknya sedang 
mengetuk pintu rumah. Ais sedikit mendongak. Kemudian 
kembali pada ponselnya. 


"Mau pulang apa tidur di sini? Udah mau hujan pula." Tanya 
Ajo menyentil dahi Ais ketika Ais kembali fokus pada 
ponselnya. 


"Pulang. Anterin gue, cepet! Lama gue tinggal!" Ajo 
terkekeh, Ais sekarang masih sama dengan yang dulu. 


"Nggak tau diri banget," cibir Ajo. Ais acuh saja. 


TBC.. 
Terima kasih sudah membaca:) 


See you.. 


19 


Gabut aja hehe. 
Vote dulu. Udah? Maacix 3 


Selamat menempuh hidup baru:) 


Menjadi wanita karir bukan berarti harus acuh saja pada 
keluarga nya. Begitu pula Reyna Ibu Manda. la mengaduk- 
aduk makanan yang sedang ia masak untuk makan malam 
nanti. 


Dipikirannya, ia merasa jadi ibu yang gagal. Yang selalu 
sibuk pada pekerjaannya. Hingga ketiga anaknya seperti 
kehilangan kasih sayang kedua orang tua nya. Tapi Reyna 
bersyukur, karena ketiga anaknya tak pernah mengeluh. 
Anak-anaknya selalu saja menyambutnya hangat setiap kali 
ia pulang bekerja. 


Lamunan Reyna buyar ketika anak gadisnya 
menghampirinya. Anak gadisnya memeluk hangat dirinya, 
membuat satu tetes air mata jatuh begitu saja. 


Manda yang menyadari tangannya basah langsung 
membalikkan tubuh ibunya agar menghadap kepadanya. 
"Mama Kenapa? Kok nangis? Sini cerita sama Manda 
gemoy." 


Reyna memeluk erat putri satu-satunya itu. Manda tambah 
kebingungan. Satu hal terlintas di otak nya. Cepat-cepat ia 
melepaskan pelukan sang ibu. 


"Apa karena si brengsek itu mah?!" Tanya Manda sudah 
tersulut emosi, lantaran Reyna belum menjawab 
pertanyaannya. Reyna menggeleng. la mengusap surai 
hitam putrinya. "Manda nggak boleh ngomong gitu, dosa!" 


tegas Reyna pada anaknya yang sudah lama memiliki 
dendam kesumat. 


"Terus kenapa mama nangis?" Manda terus mendesak 
ibunya. Reyna mematikan kompor kemudian mengajak 
Manda duduk di meja makan. 


"Kalian nggak marah 'kan ngeliat mama sibuk terus dan 
nggak terlalu ngurus kalian. Mama juga udah jarang 
masakin kalian makan kayak sekarang." 


"Apa kalian nggak ngerasa benci gitu sama mama? Atau 
kalian emang benci sama mama tapi kalian nggak mau 
mama tau. Maafin mama ya." 


"Mam--" ucapan Manda terpotong oleh Rahmat yang baru 
saja masuk rumah. 


"Apaan ngomong kayak gitu? Lagian kita oke oke aja selama 
mama nggak ngerasa suntuk di rumah, nggak kecapekan, 
nggak berlebihan. Intinya, yang kami mau mama tuh sehat 
terus." 


"Kalau perlu mama nggak usah kerja lagi aja, diem dirumah 
aja," sahut Tegar dari tangga. la menghampiri keluarganya. 


"Kalau mama di rumah kita dapet uang dari mana?" Tanya 
Reyna pada anak-anaknya. 


"Jual diri aja mah!" Rahmat dan Reyna menatap Manda 
tajam. Manda cengengesan, apa yang salah? 


"Siapa yang ngajarin?" Tanya Rahmat tajam. Manda 
mengedikkan bahu acuh. Rahmat naik pitam saat Manda 
melangkahkan kaki ke ruang keluarga kemudian 
menghidupkan televisi. 


"Bilang siapa?!" Manda melirik abangnya takut. “Gak tau 
tadi waktu gue tidur ada bisikan rohani dia bilang gini, 'kalo 
tiba-tiba miskin mending jual diri aja, auto kaya, dijamin' 
gitu bilangnya." 


Manda kembali fokus menatap layar televisi didepannya, 
sayang jika sinetron di depannya dianggurin. "Yang bilang 
siapa?" Tanya Rahmat sabar. "Tuh." Tunjuk Manda dengan 
dagunya mengarah kepada Tegar. Ucapkan selamat tinggal 
pada dunia, Tegar! 


Rahmat berbalik kebelakang, sosok Tegar sudah menghilang 
saja. la menghampiri ibunya yang sedang menuangkan 
masakan tadi kedalam piring. Rahmat tersenyum miring, 
melihat Tegar sedang berlindung di kaki ibunya. "Ma, dikaki 
mama ada tuyul ngegantung tuh!" Ucap Rahmat meledek. 
Reyna mengacuhkan anak pertamanya itu. Tegar yang tau 
Rahmat sedang diacuhkan ibunya lantas mencibir Rahmat. 


Rahmat sudah emosi, "berdiri!" Tegar gelagapan. "Apa yang 
lo bisikin ke Manda tadi? Dasar setan!" 


Plak.. 


Rahmat pergi ke kamar mengganti bajunya, tetapi 
sebelumnya ia sempatkan untuk menabok pantat Tegar 
kencang hingga terdengar sangat nyaring. 


"ABANG BIADAB!" 


KKK 


Keluarga Ais sedang makan malam, suara dentingan sendok 
yang beradu dengan piring berbunyi nyaring. Makan malam 
kali ini tidak ada yang membuka suara. 


Setelah selesai makan, Ais dan ibunya beranjak 
membereskan sisa-sisa makanan kemudian mencuci piring. 


"Ais, sini nak," panggil ibu Ais mengajak Ais duduk di depan 
televisi. Ais menurut. 


"Apa Bu?" 


"Katanya sekolah Ais bakal ngadain olimpiade Matematika, 
ya?" Ais mengangguk. 


Ibu Ais terdiam sekejap. "Ais ikut kan?" Ais tampak berpikir 
kemudian mengangguk lagi. 


"Ais bisa menang, kan? Ais pasti bisa juara satu kan? Ais 
bisa banggain ibu kan?" 


"Ais nggak tau bakal menang atau kalah, Bu. Lagian kan 
bukan cuma Ais sendiri yang ikutan. Banyak kok dari kelas 
lain ikutan juga. Jadi Ais nggak menjamin kalo Ais juara 
satu. Tapi Ais bakal usahain kok." Ais menjelaskan panjang 
lebar agar ibunya mengerti bagaimana ia selama ini. 


"Pokoknya Ais harus juara satu, titik!" Ucap ibu Ais tak 
terbantahkan, lalu melenggang masuk ke kamar, 
meninggalkan Ais yang menghela nafas panjang. 


"Sampai kapan Ais dikekang gini, Bu?" Lirih Ais saat sudah 
terduduk di lantai dingin kamarnya. 


"Huhhh, capek." 


KKK 


Seharusnya pada jam pertama ini yang masuk adalah Bu 
Masdafina selaku guru Matematika. Dia hanya menitipkan 


nama-nama peserta yang terpilih mengikuti olimpiade 
Matematika. 


Manda berdiri di depan kelas. Tangannya menggenggam 
satu lembar kertas yang diyakini itu kertas titipan Bu 
Masdafina tadi. 


"Okee, diam semua!" Himbauan Manda sepertinya sangat 
pelan. Seluruh isi kelas tetap fokus pada aktivitas nya 
masing-masing. 


"WOI BEKANTAN! DIAM!" kan langsung diam. Manda 
menepuk dada bangga. "Dipanggil bekantan langsung 
diem, emang bekantan sih aslinya!" Sindir Manda. 


"Hahaha," Zacky tertawa garing. Refi yang menyadari akan 
ada peperangan langsung melempar Zacky menggunakan 
pena yang ada ditangannya. Zacky cengengesan sendiri. 


"Kalo ayang Refi yang lempar mah, rela gue, Dik." Ucap 
Zacky sedikit dibumbui drama lebay. Dika mendengus 
kemudian menarik anak rambut yang berada ditelinga 
Zacky membuatnya menjerit kesakitan. 


Zacky menatap Dika tajam, "nggak gue traktir lagi, lo!" Dika 
tertawa. 


"Papi macam apa lo gak mau nafkahin anak? Gue adu mami 
nih." Zacky menganga tidak percaya. Apa katanya tadi? 
Papi? Mami? Rasanya Zacky ingin menendang Dika sampai 
ke planet Pluto. 


"Sejak kapan guejadi bapak lo?" Tanya Zacky menantang. 
"Sejak kalian jadian." 


"Setan!" 


"Woi! Zacky sama Dika bisa diem gak? Ngerumpiin siapa 
sih? Masih pagi juga," teriak Manda dari depan sana. 


"Lanjut aja Man," usul Revia. 


"Males basa basi, ntar basi gak enak. Jadi gue memutuskan 
buat jangan ba--" 


"ITU BASA BASI NYEMOD!" Manda cengengesan. 
"Ampun suhu." 


"Capek gue ngomong Mulu, jadi Bu Mas milih Ais sama 
Fauzan buat utusan kelas kita olimpiade Matematika. 


"Oke!" Balas Ais dab Fauzan bersamaan. 


KKK 


Angin malam berhembus sangat kencang, saat ini Manda 
dan Bryan sedang menuju ke sekolah. Karena buku Manda 
untuk ulangan besok tertinggal di laci mejanya. Mau minjam 
buku pada teman-temannya mana mungkin, pasti teman- 
temannya juga sedang belajar untuk ulangan besok. 


Mengapa Manda bisa bersama Bryan? Kenapa tidak bersama 
abang-abang nya saja? Jawabannya adalah Bryan yang 
kebetulan ingin bermain play station bersama Tegar, harus 
menemani Manda ke sekolah terlebih dahulu. Tegar sedang 
malas keluar rumah, dingin katanya. Jadi, Bryan tidak 
kedinginan gitu? Human satu itu memang suka seenaknya. 
Ingin meminta bantuan Rahmat tidak bisa, mulai hari ini 
Abangnya itu membantu ibunya bekerja sehabis pulang 
kuliah. 


Bryan turun dari mobil diikuti Manda, Bryan mengulurkan 
tangannya. Manda tak mengerti hanya menatap tangan 


Bryan saja. Bryan berdecak, kemudian menautkan jari 
kekarnya dengan jemari Manda. "Biar gak diseret setan!" 
Ucapnya santai. 


"IHH JANGAN NGOMONG GITU! NTAR BENERAN ADA!" Teriak 
Manda. Bryan sedikit menunduk. 


"Jangan teriak-teriak ntar mbak Kunti kesenangan, dikiranya 
kamu temennya," ujar Bryan santai. Suka sekali jika 
menakut nakuti gadis didepannya ini. 


Manda mendengus. Genggaman tangan ia eratkan, berjaga- 
jaga jikalau ucapan Bryan ada benarnya. Bryan terkekeh, 
tangannya terulur mengacak rambut Manda, kemudian 
meratakan rambut Manda di depan wajahnya hingga Manda 
menyerupai hantu sungguhan. 


"Nah kalau gini, kuntinya pasti yakin kalo kamu emang 
temennya." Tambah Bryan. 


"JAHAT IH, MAMA!!" teriaknya lantang. 


"Hahaha bercanda doang, nggak ada hantu. Hantu takut 
kamu, soalnya kamu ratunya." 


"ishh." 
"Ratu di hati Bryan." 
TBC. 


DOAIN AKU SERING GABUT YA, BIAR UPDATE NYA JUGA 
SERING, HIHI. 


TERIMA KASIH SUDAH MEMBACA. 


JANGAN LUPA SHARE CERITA INI KE TEMAN-TEMAN 
KALIAN. BIAR AKU MAKIN SEMANGAT NULISNYA. 


TINGGALIN VOTE DAN KOMEN NYA YA. KARENA SATU 
VOTE SAMA KOMEN DARI KALIAN AJA UDAH BUAT AKU 
JINGKRAK JINGKRAK. 


SEE YOU.. 


20 
Hai hai! 
Update lagi!!! 


Kali ini ngga gabut, ini aku update disisa-sisa 
terakhir kuotaku yang 10MB. 


Jangan basa-basi lagi ah. Langsung baca!! 
Jangan lupa vote and komen! 


Happy Reading”” 


KKK 


Manda dan Bryan langsung ke kelas untuk mengambil buku 
Manda. Dan jangan lupakan dengan tangan mereka yang 
saling bertautan. 


Bryan melepaskan genggaman tangan Manda padanya, 
karena Bryan akan mendorong lebih keras pintu kelas 
pasalnya pintu itu sedikit macet bila sudah tertutup rapat. 


Manda melirik sekitar was-was, ia melirik ke kiri dan kanan. 
Angin yang kencang menyapu lembut kulitnya membuat 
Manda langsung merinding dan berhambur memeluk Bryan 
dari belakang. 


Bryan terkekeh kemudian memutar badannya hingga 
menghadap sepenuhnya pada Manda. "Kenapa, hm?" Bryan 
membalas pelukan Manda. 


"Merinding," ucap Manda mengusap tengkuknya. 


"Ngga papa, ayo masuk." Ajak Bryan, namun Manda 
menggeleng. "Takut," cicitnya. 


Bryan merangkul pundak Manda dan membawanya masuk. 
Setelah mendapat bukunya. Bryan dan Manda menutup 
pintu kelas dengan hati-hati agar tak membuat keributan. 
Bisa-bisa disangka maling. 


Saat Manda dan Bryan kembali menautkan jari, mereka 
melihat di pintu ruang guru ada seseorang dengan celana 
Jeans serta Hoodie hitam membalut tubuhnya, sedangkan 
kepalanya ia tutup dengan sebuah topi berwarna hitam 
juga, orang itu berusaha membuka pintu ruang guru 
tersebut. Manda dan Bryan saling berpandangan, keduanya 
masih enggan untuk meninggalkan sekolah karena rasa 
penasaran yang tinggi. 


Saat melihat orang tersebut berhasil membuka pintu ruang 
guru, orang itu berjalan mengendap-endap masuk kedalam 
sana. 


Bryan sedikit menunduk agar bisa leluasa mengusap 
rambut Manda. "Mau liat apa pulang?" Tanyanya. Manda 
tampak menimang-nimang. 


"Kalo hantu gimana?" 


"Nggak ada hantu pake celana jeans, Hoodie sama topi. Kalo 
pun ada keren banget hantu sekarang." 


Manda mendengus, "ish yaudah ayo, tapi jangan ninggalin 
ya." Bryan mengangguk kemudian menggenggam erat 
jemari Manda. 


Keduanya ikut berjalan mengendap-endap. Bryan mengintip 
di celah pintu ruang guru yang masih terbuka. Bryan dapat 
melihat orang tersebut tampak membuka salah satu lemari 


di sana yang memang tidak digembok. Hanya ditautkan 
oleh satu buah paku. Orang itu mengambil satu lembar 
kertas kemudian menutup kembali pintu lemari. Dia berjalan 
keluar dari sana, Bryan menarik tangan Manda agar mundur 
agar tidak terlihat orang aneh itu. 


Setelah menutup pintu ruang guru, orang itu berlari dari 
sana, ia berlari kearah gerbang belakang sekolah. 
Tangannya setia memegang erat satu lembar kertas yang ia 
ambil tadi. Bryan mencegah Manda saat Manda ingin 
mengejar orang itu. 


"Diem disini biar kakak yang ngejar." Bryan berlari 
mengikuti orang tersebut. 


Manda yang ditinggal ditempat yang sepi dan gelap itu pun 
bergidik ngeri sambil mengelus tengkuknya. Manda 
ketakutan ikut berlari mengikuti Bryan yang berlari jauh di 
depan sana. 


Dapat terlihat oleh Manda, Bryan berusaha menghentikan 
lari orang itu. Bryan terus mengejar dan menambah 
kecepatan nya. Dan ya, Hoodie orang itu dapat ditahan oleh 
Bryan. 


"Disuruh berhenti juga, susah banget! Blong ya rem lo?!" 
Tanya Bryan yang masih bisa bercanda, sedangkan orang itu 
sudah gemetar ketakutan. 


Manda terengah-engah menghampiri keduanya. "Ngapain 
ngikut? Bahaya!" Teriak Bryan terbawa emosi. la paling 
tidak suka dibantah. 


"Ya kali aku di sana sendirian! Yang ada malah di seret 
genderuo!" Balas Manda tak kalah kesal. 


"Biarin, dimakan aja sekalian. Nakal." Ujar Bryan menyentil 
pelan hidung Manda. 


"Hehh! Ngapain disentil! Nih ingus keluar nih, mamam tuh 
ingus!" Ucap Manda mengembang kempiskan hidungnya 
dihadapan Bryan. Bryan terkekeh, menarik kepala Manda. la 
mendekatkan ujung bajunya pada hidung Manda lalu 
memencet hidung itu pelan. 


Manda ternganga, apa itu tadi? Apa Bryan tidak jijik? 
"Hahaha kaget? Mana ingusnya?" 
"Ish au ah. Nyebelin." 


Perhatian keduanya beralih pada orang bertopi hitam di 
depan mereka. Bryan tertawa remeh. "Bodoh!" Umpatnya. 
"Kenapa nggak kabur? Udah dikasih kesempatan kita Uwu- 
uwuan di depan lo, eh lo nya malah nggak lari." 


Orang itu merutuki kebodohannya, iya juga mengapa dia 
tak kabur tadi? Aishh bodoh sekali. 


"Mungkin dia nggak Uwupobia kali tuh!" Sahut Manda 
tertawa ngakak. Bryan menyumpal mulut Manda dengan 
permen susu yang ada di saku celananya. Bisa-bisa nanti 
para makhluk halus keluar dari sarangnya menghampiri 
mereka bertiga. 


Orang bertopi itu ternyata juga memakai masker hitam, 
mungkin karena tadi gelap sehingga Manda dan Bryan tak 
menyadari hal itu. 


"Siapa lo?" Tanya Bryan to the point. 


"Mau jadi maling?" 


"Ih gue jadi inget lagu deh kak. Gini loh liriknya. Maling 
kingkong selenong kongkeng nong neng nong neng 
ditiwiceu," ujar Manda menyela lalu ngakak sendiri. Bryan 
terkekeh geli. 


Orang itu tampak ingin melarikan diri, namun Manda 
terlebih dahulu merangkul bahunya sok akrab. Orang itu 
tidak bisa berkutik lagi. la pasrah saat tangan Manda 
terukur membuka topi yang dipakainya kemudian diikuti 
maskernya. 


Manda terbelalak kaget saat tahu orang itu adalah seorang 
perempuan. Kemudian bertambah kaget saat tau jika orang 
itu adalah Ais. 


Manda menggeleng tidak percaya. "Lo ngapain, Ais." Tanya 
Bryan. Ais menunduk tidak berani mendongak. 


"Apa-apaan lo kayak gitu? Bagus lo gitu hah!" Bentak 
Manda. 


"Nggak punya malu lagi lo? Mikir dong!" 


Manda merampas kertas yang ada digenggaman Ais. la 
membaca kertas itu lalu melotot kaget, kertas itu adalah 
soal-soal untuk olimpiade lusa nanti. "Jadi ini? Ini yang buat 
lo ngendap-ngendap kayak maling? Emang maling sih! 
Tujuan lo apa coba?! Jawab gue Ais! Jawab!Jangan diem aja!" 
Bryan mengusap bahu Manda menenangkan. 


Ais mendongak menatap tajam Manda dengan mata 
memerah. "Iya! Gue yang ngendap-ngendap, gue yang 
maling, gue yang ngelakuin ini. Puas lo hah! puas?!" 


"Lo nggak tau apa yang gue rasain Man! Lo tau nggak 
kenapa gue ngelakuin ini? Lo tau nggak?! " 


"Tau dong, lo kan emang nggak mau kalah. Takut tersaingi 
sama Fauzan kan lo?! Percuma lo menang kalo pake cara 
sampah kayak gini!" 


"Gue... Sebenernya nggak mau ngelakuin ini. Tapi gue 
terpaksa," Ais berusaha menjelaskan dengan suara lebih 
melembut, ia tau, jika api melawan apa tidak akan padam. 
Maka dari itu Ais berusaha menjadi air agar bisa meredakan 
api yang ada pada diri Manda. 


"Halah, alasan!" Bentak Manda. 
"Jangan sela dulu Manda, biarin Ais jelasin," bujuk Bryan. 


"Gue terpaksa... Ibu gue mau gue dapet juara satu. Gue 
udah jelasin, gue udah kasih pengertian sama dia, 
kemungkinan besar gue bakal dapet juara satu cuma Dua 
puluh persen. Gue nggak tau lagi, dia tetep ngotot. Dia 
nggak mau tau gimana pun caranya gue harus tetep dapet 
juara satu. Gue capek.. nggak kuat lagi. Capek tau nggak, 
gue capek. Capek dipaksa. Lo tau? Anak-anak temen ibu 
gue semua orangnya pinter-pinter. Tiap ada acara ngumpul- 
ngumpul pasti yang dipamerin juara, nilai sama prestasi 
doang. Kalo kedapatan salah satu dari anak mereka yang 
nggak dapet peringkat atau juara satu, kumpulan temen- 
temen ibu gue pasti langsung nyudutin orang itu, saat itu 
juga." 


"Ibu gue egois, dia nggak mau itu terjadi sama dia, dia 
nggak mau disudutin. Maka dari itu dia ngotot banget buat 
nyuruh gue belajar mati-matian." Jelas Ais dengan air mata 
mengucur deras. 


Manda terkejut bukan main, tidak menyangka jika selama 
ini Ais menyimpan sesak yang luar biasa, ia sebagai sahabat 
merasa sangat bersalah. Manda merengkuh tubuh rapuh 
Ais. Manda juga ikutan menangis. 


"Maaf Ais, maaf. Gue nggak tau. Maaf, gue udah jadi sahabat 
sampah. Maafin gue." Manda menangis dibahu Ais. Ais 
menggeleng. "Bukan salah lo," jawab Ais. 


Manda melepas pelukannya. la mengusap kasar air 
matanya. "Lo mah gitu! Kalo ada apa-apa cerita! Jangan 
mendem sendiri! Pinter banget mendem luka! Apa gunanya 
sahabat? Gue cekek lo lama-lama, ya!" Ais terkekeh. 


"Maaf, nggak lagi-lagi deh." 


Bryan berdiri setelah memberi waktu kedua sahabat itu 
menyelesaikan masalah. "Ais, Manda kalian tunggu di mobil 
gue aja, ya. Gue mau balikin ini," ujar Bryan menunjukkan 
kertas yang ia genggam tadi. 


"Biar gue aja, kak." 


"Nggak, udah sana ke mobil gue aja. Manda bawa Ais, kasih 
minum." Manda menggeleng. 


"Kenapa lagi cantik?" 
"Aku ikut, yaa." Bryan menggeleng. 


"Nggak boleh, bahaya. Kakak mau lari. Cepet-cepet. Bentar 
aja kok," bujuk Bryan. 


"Nggak, udah Ais sana ke mobil. Tungguin kita," putus 
Manda langsung menarik tangan Bryan meninggalkan Ais 
yang geleng-geleng kepala. 


"Dasar, bucin." 


kakak 


Manda dan Bryan mengendap-endap kembali masuk ke 
ruang guru meletakkan kembali kertas soal olimpiade tadi. 


Saat akan keluar dari ruang guru. Mereka terkejut. Ada 
cahaya yang bergerak-gerak. Itu senter. Sepertinya itu 
adalah penjaga, sepertinya penjaga itu akan memeriksa 
ruang guru. Dengan sigap Bryan menarik Manda kebawah 
meja, ia mengungkung tubuh Manda. Manda membeku, ini 
gila! Jaraknya sangat dekat. 


Pintu ruang guru terbuka, sial! Mereka lupa menutup 
kembali setelah masuk tadi. Bryan merapatkan tubuhnya 
membuat Manda menahan nafas, mati-matian ia 
menyembunyikan detak jantungnya yang makin tak karuan. 


Penjaga itu melihat-lihat kedalam ruang guru dengan 
senternya. "Nggak ada orang, angin kali." Ucap penjaga itu 
pelan, lalu menutup pintu. Terdengar suara kunci dan 
gembok beradu. Penjaga itu meninggalkan ruang guru. 


Bryan tak kunjung melepaskan kungkunganya. la malah 
terkekeh melihat wajah gugup Manda. Ide jahil terlintas di 
benaknya. Bryan mendekatkan wajahnya pada Manda. 
Manda beringsut mundur. Bryan mengangkat dagu Manda. 
Kemudian meniup rambut yang menjuntai pada wajah 
Manda. Manda semakin kelabakan, ia menempelkan telapak 
tangannya pada dahi Bryan. 


"A'udzubillahi minasyaitoni rojim, bismillahirrahmanirrahim. 
SETAN! KELUAR!  ASTAGHFIRULLAH KELUAR SETAN! 
TEMPATMU BUKAN DISINI! fyuhh!" Teriak Manda tepat di 
depan wajah Bryan, diikuti tiupan kencang menerpa 
permukaan wajah Bryan. 


Bryan tertawa lepas, ia mengacak-acak habis rambut Manda 
hingga berantakan. 


Bryan mengeluarkan ponselnya lalu menelpon Dylan. Tak 
lama suara di seberang sana terdengar ngegas. 


"Apaseh ganggu!" 


"Bantuin gue sama Manda kekurung di ruang guru. 
Sekarang!" Ucap Bryan mematikan sambungan telepon. 


"Udah 'kan?" 

KKK 

TBC. 

Terima kasih sudah membaca 


See you.. 


21 


Vote komennya kaka 
Happy Reading! 


Kedua tangan yang senantiasa berada kantong celana 
seragam sekolahnya serta perempuan berkacamata 
disampingnya dengan tangan yang sibuk memilin-milin 
jemarinya. 


Saat ini Ais dan Fauzan sedang mengayunkan kakinya 
menuju mading. Setelah beberapa hari yang lalu keduanya 
mengikuti olimpiade matematika. Dan sekarang adalah hari 
pengumuman hasil dari olimpiade tersebut. 


Bukan hanya Ais dan Fauzan saja yang ikut mengerubungi 
mading, anak-anak dari kelas lain pun sama. Saat keduanya 
membelah kerumunan sorak-sorai langsung masuk ke indra 
pendengar keduanya. 


“Ini nih juara kita!" 


“Gila sih, IPS loh bukan IPA! Bisa-bisanya menang olimpiade 
Matematika! 


"Gue sebagai anak IPS merasa bangga!" 

"Iya! Soalnya guru-guru selalu bandingin anak IPA sama IPS, 
sekarang apa? Kenyataannya anak IPS 1 juga bisa bawa 
nama baik buat anak-anak IPS lainnya." 

“Gue denger-denger kemarin anak IPA ditunjuk sama guru, 
pada nggak ada yang mau! Makanya anak IPS yang 
ditunjuk." 


"Gue bangga banget, sumpah!" 


Suara bersahut-sahutan menambah kegelisahan bagi Ais 
sendiri, sedangkan Fauzan? Cowok berwajah orang Korea itu 
malah terlihat santai sesekali memperbaiki tatanan 
rambutnya yang sedikit berantakan. 


Ais menghela nafas pelan. Ia sedikit menjinjit untuk melihat 
pengumuman itu. Mata minusnya sedikit menyipit membaca 
pengumuman itu. 


Dan, ya! Matanya membulat sempurna. la sangat-sangat 
berterima kasih, mulutnya komat-kamit sambil merapalkan 
'Alhamdulillah' di dalam hatinya. 


Fauzan melirik Ais yang sedang berkomat-kamit itu pun 
tersenyum tipis. Ais berbalik badan menghadap Fauzan. 
Tangannya menarik tangan Fauzan untuk bersalaman. Ia 
menghentak-hentakkan tangannya dan Fauzan Yang sedang 
bersalaman dengan semangat Empat lima. 


"Selamat Ais," ucap Fauzan tulus. 


"Makasih Jan! Pokoknya makasih lo udah mau buat diri lo 
kalah demi gue bisa menang, emang sahabat terbaek lo 
Jan." Ujar Ais bersemangat. 


Entah sejak kapan sebutan Jan menjadi nama pendek di 
dalam nama pendek bagi Fauzan. Ia juga bingung. Malahan 
Revia sering memanggilnya dengan nama Ujan. Aneh 
bukan? Tapi Fauzan cukup bersyukur masih dipanggil 
dengan nama-nama wajar. Kalau sampai ada yang 
memanggilnya dengan sebutan untuk binatang. Fauzan 
tidak segan-segan menghabisi orang itu, detik itu juga. 


Fauzan terkekeh. "Iya nih! Biar lo nggak histeris lebay!" 


"Lo lagi hoki mungkin, soalnya gue kan yang paling pintar 
dibanding lo, hahaha," imbuh Fauzan. Ais mendengus. 


Para kaum hawa yang mendengar tawa Fauzan langsung 
memekik kegirangan. Kapan lagi mendengar seorang 
Fauzan tertawa seperti ini. 


"Ya udah, ke kelas, yuk," ajak Fauzan merangkul pundak Ais. 
daa 
"Ais, lagi hoki tuh!" Celetuk Fauzan membuka percakapan 


kelas yang tadinya hening sejak kedatangan ia dan Ais. Satu 
kelas berujar heboh. 


Manda menyenggol lengan Ais. "Apa kata gue! Lo itu jago 
tanpa bantuan apa pun itu," celetuk Manda menepuk bahu 
Ais pelan. Ais mengangguk sumringah. 


"Makasih ya, Manda!" Ujar Ais senang. Manda mengangguk. 


"Pokoknya ntar sore gue mau traktir anak kelas buat minum 
kopi di Teko emak gue! Jangan lupa ajak kak Bryan ya, gue 
mau berterima kasih sama dia. Baik banget sampe nggak 
mau ngelaporin perbuatan gue kemarin." 


Manda mendelik tak terima. "Gue kan juga di sana, pinter!" 
Ais meringis. "Yaudah iya, maapkeun, kanjeng ratu." 


KKK 


Derap langkah kaki tergesa-gesa menghampiri dua orang 
gadis yang asyik dengan Siomaynya. Sesekali matanya 
melirik ke arah benda pipih ditangan kirinya. 


Gebrakan meja membuat aksi makan cantik keduanya 
terganggu. Keduanya mendongak. 


"Hallo Alwa!" Sapa Ais ramah. 


"Eh ada Alwa, mau makan bareng nggak?" 


"Cuih! Sok ramah banget!" Teriak Ages dibelakang Alwa. 


Manda mendelik. Ngapain lagi mak lampir ngamuk nih? 
Dimana ada masalah di sana pula ada Alwa and asistennya. 
Ais yang tidak tahu apa-apa hanya tersenyum ramah. 


"Kok lo bisa menang sih?! Kan lo anak IPA! Jangan-jangan lo 
bayar panitianya buat ngasih soal, ya!" Teriak Alwa di depan 
wajah Ais. 


Ais berdiri. Wajahnya menunjukkan raut murkanya. "Lah? 
Kok ngamuk? Kan emang katanya anak IPA ditawarin kaga 
mau, ya udah anak IPS aja ditunjuk. Ngapain lo ngamuk ke 
gue?!" 


Mendengar ucapan Ais, anak IPS yang ada di kantin 
mengangguk setuju. Mereka yang ada di kantin malah 
menyoraki ketiganya. 


"Malu-maluin anak IPA aja kalian!" 


"Gue sebagai anak IPA nih ye, ngerasa malu banget 
nampung anak IPA kayak mereka." 


"Andai gue pemilik sekolah, lo bertiga auto gue depak dari 
sini, nih!" 


Ais dan Manda bersedekap dada tersenyum remeh 
memandang Alwa dan teman-temannya. Alwa menggerutu, 
ia salah memilih tempat untuk melabrak Ais. Ketiganya 
merenggut dan menjauhi kantin. 


KKK 


Hadap kanan, hadap kiri. Mata yang senantiasa menengok 
ke cermin full body di depannya. Pakaiannya kurang pas, 


lalu kembali ke lemari pakaiannya untuk mengganti baju 
yang lebih cocok. 


Setelah dirasa penampilannya rapi, gadis itu juga 
menggosokkan minyak telon pada leher dan tengkuknya. Ia 
menyandang tas mininya dan segera keluar kamar. 


"Ma, Manda pamit dulu ya, mau ke Teko. Ais traktir katanya." 
Pamit Manda pada ibunya yang sedang nonton TV sambil 
memakan goreng pisang. 


"Perginya sama siapa?" Ucap Reyna berbalik badan 
menghadap putrinya. 


"Sama kak Bryan, dia nunggu di depan gang. Tadi nge-chat 
aku kok." 


"Ganteng doang, jemput anak gadis orang depan gang," 
celetuk Reyna. 


"Astaghfirullah emak-emak julid. Kak Bryan bawa mobil, 
nggak bisa masuk gang. Tadi dia juga mau jemput aku 
kesini, tapi aku larang karena ya aku udah siap. Ya udah 
ding Mak, Manda pergi dulu, babay." 


Langkah Manda terhenti saat Rahmat baru memasuki pintu 
rumah. "Mau kemana malem-malem gini?" Cegahnya saat 
Manda ingin melangkahkan kaki keluar rumah. 


"Mau pacaran, bay!" Celetuk Manda asal. 


"Heh bocil! Gue aja belum punya pacar! Jangan ngadi ngadi 
ye!" Teriaknya membuat para tetangga keluar rumah, hanya 
untuk menguping pembicaraan orang lain. 


"Eh Manda, ngapain keluar malem-malem?" Tanya tetangga 
Manda. 


"Mau jalan sama temen, Tante" jawab Manda ramah, ada 
saja yang menggangu aktivitasnya. 


"Anak cewek kok keluar malem-malem? Apa kata orang." 


"Bukan kata orang Tante, tapi kata Tante. Tante tau nggak? 
Kemarin malem waktu Manda lagi duduk santai di balkon 
kamar. Manda liat Yuri ngendap-ngendap masuk kamarnya 
lewat jendela loh Tan. Kalo nggak salah jam Sebelas malem." 


"Lagian Manda keluar malem nggak buat macem-macem 
kok. Ini aja baru aja mau ke Teko. Ada ibunya temen Manda 
disana. Jadi dijamin nggak bakal ngapa-ngapain. Tante 
mending introspeksi anak Tante dulu. Siapa tau nih ya.. 
anak Tante yang macem-macem, bukan aku. Hehe pamit 
dulu ya Tante. Assalamualaikum." 


Ibu-ibu itu mendelik tak terima. "Dasar anak kurang ajar 
kamu! Nggak diperhatiin lagi ya sama Reyna? Lagian wajar 
sih ngomong nya gitu. Orang bapaknya aja nggak tau 
dimana! Ups.." 


Mata dan hidung memerah menahan tangis. Tangannya 
tergerak meremas kasar ujung bajunya, sehingga bajunya 
tampak kusut. Tidak tahan lagi, akhirnya air matanya turun 
dengan deras. Mengapa hal itu diungkit lagi. Rahmat sudah 
tak tahan menahan amarahnya sedari tadi. la menghampiri 
ibu-ibu tadi. 


"Bu! Kalo ngomong mikir dulu dong! Kenapa sih harus sibuk 
ngurusin hidup orang?! Saya sendiri sering liat anak ibu 
kok, dia main sama temen saya. Apaan anak ibuk nempel- 
nempel si temen saya?! Ganjen banget!" 


"Adek saya nggak pernah nempel-nempel tuh. Mikir dulu 
kalo mau ngomong ya Bu. Kasian, umur udah tua masih aja 
ngomongin orang." 


"Sama kurang ajar, kamu!" 


"Manda, pergi aja sana, jangan pulang kemaleman, kalo 
butuh dijemput telfon Abang, Abang langsung meluncur," 
ujar Rahmat. 


"Tapi.. Abang." 


"Udah nggak papa. Nenek sihir ini biar abang yang sumpel 
mulutnya pake gula batu. Biar manis dikit omongannya," 
ucap Rahmat diakhiri kekehan. 


Manda mengangguk singkat, kemudian berlari menyebrang 
jalan untuk melewati gang untuk sampai di mobil Bryan 
yang sudah lama menunggu. 


Manda mengetuk kaca mobil Bryan agar membukakan kunci 
pintunya. la langsung masuk. Dan mengambil beberapa 
helai tisu. la mengelap bekas-bekas air matanya dengan tisu 
itu dengan menunduk. 


Bryan mengangkat kepala Manda agar menghadap ke 
arahnya. "Kenapa hm? Kok nangis?" Tanyanya. 


Manda tertawa kecil. "Emang aku kenapa?" 
"Udah ah, jangan ngeles. Sini cerita." 
"Nggak ada apa-apa kak. Apa yang mau diceritain, aneh ih." 


"Oke deh. Jadi pergi, kan?" Manda mengangguk. Kemudian 
keduanya melesat di mana tempat teman-temannya 
berkumpul. 


Terima kasih telah membaca 3 


22 


Saya kecanduan update gaiss” « 


Vote and komennya mana? Ramein dong, chapter 
kemarin sepi banget kayak hati netizen: ( 
Pengen baca komenan absurd kalian lagi:) 


Selamat membacas3 


Alunan musik diputar dari dalam sana. Diikuti nyanyian Dua 
puluhan orang lebih yang sedang nongkrong malam ini. 
Satu meja yang khusus menjadi meja para sahabatnya juga 
tak kalah heboh. 


Mereka menggebrak-gebrak meja sesuai alunan musik yang 
sedang diputar oleh pemilik kedai kopi ini. 


Dika dan Ghifa sudah asik dengan game di dalam benda 
pipih yang membuat mereka candu. Di bangku sudut sana 
terdapat kedua sejoli yang sedang memanfaatkan kesibukan 
teman-temannya untuk berbucin ria. Revia sibuk dengan 
tangan yang mengutak-atik layar ponselnya seperti 
mengetikkan sesuatu. Tentu kalian sudah tahu apa yang 
dilakukan Revia, bukan? 


Ais sedang dibelakang membantu-bantu ibunya 
menyiapkan minuman untuk teman-temanya yang bila 
dijumlahkan total dari ia mentraktir teman-temannya ini 
sudah bangkrut. Tapi ia tak mempermasalahkan itu. Yang 
terpenting teman-temannya yang sudah menjadi 
moodboster tersendiri baginya. 


Fauzan yang mulai bosan ikut bergabung dengan Ghifa dan 
Dika. la juga mengeluarkan ponselnya hingga beberapa 


waktu kemudian dirinya ikutan hanyut dalam game yang 
menjadi candu bagi kaum milenial belakangan. 


Dari ambang pintu dapur sana, Ais tampak menghitung 
teman-temannya. la celingak-celinguk mencari kedua orang 
yang belum juga menampakkan batang hidungnya. 


Tak lama kemudian sebuah mobil hitam berhenti diparkiran 
kedai kopi ibu Ais. Yang pertama keluar Bryan kemudian 
disusul Manda. Pandangan orang dimeja sana pun tak luput 
dari kedua sejoli yang datang terlambat itu. 


"Nahh, ini dia yang ditunggu-tunggu datang juga!" Celetuk 
Ais dari belakang sana. 


"Ciee nungguin." Manda berujar seraya menghampiri 
teman-temannya yang sudah santai disatu meja yang sama. 
Bibirnya mengerucut, bangku yang diduduki teman- 
temannya sudah penuh. Ini semua gara-gara menghadapi 
tetangga julid tadi, ia jadi terlambat. 


Bryan menarik satu bangku yang masih kosong kemudian 
meletakkan diantara bangku teman-teman Manda yang lain. 
Bryan meninggalkan Manda setelah Manda mendaratkan 
bokongnya pada bangku yang sudah ia siapkan. 
Langkahnya terhenti kala tangan Manda menarik ujung 
bajunya. Bryan menoleh. 


"Di sini ajaa." Mengerjapkan mata membuat Bryan gemas 
sendiri. 


"Nggak enak sama temen-temen kamu." Bryan mengelus 
rambut panjang Manda. 


"Udah kak, nggak papa. Duduk aja kali. Dari pada duduk 
sendirian, ntar dikira jomblo malah digangguin sama tamu- 
tamu yang lain. Siapa juga yang mau nganggurin cogan." 


Tiba-tiba saja suara Ais menghentikan aksi tawar menawar 
antara Bryan dan Manda. Bryan mengangguk kemudian 
menyeret kursi lagi lalu duduk di samping Manda, setelah 
teman-teman Manda sedikit menggeser kursinya agar Bryan 
bisa bergabung. 


Seorang laki-laki masuk ke dalam Teko dan langsung 
menghampiri ibu Ais kemudian menyalami tangan ibu-ibu 
kece tersebut. la beralih merangkul bahu Ais, kemudian 
membenarkan tatanan rambut Ais yang sudah acak-acakan. 


Semua yang ada di sana melongo di tempat, terkecuali ibu 
Ais dan Ais-nya sendiri tentunya. 


Ais tegelak melihat tampang cengo teman-temannya. 
"Kenalin, dia Ajo. Sahabat gue waktu masih SD dulu." Ajo 
tersenyum ramah menyapa. 


Ibu Ais menepuk tangannya tiga kali guna mengalihkan 
asistensi teman-teman anaknya. la tersenyum sumringah. 
"Berhubung Ais menang olimpiade, jadi kalian saya undang 
kesini. Dan silakan minum ataupun makan sepuas kalian. 
Nanti kalau mau makan apa tinggal minta ke Ais, saya mau 
pamit dulu, ada urusan mendadak. Oh ya, panggil saya ibu 
aja ya biar akrab." Kemudian ibu Ais berlalu dari hadapan 
mereka, menitipkan kedai kopi kepada Ais dan juga Ajo, 
yang ia percayai sejak lama. 


"Ais boleh reguest nggak?" Celetuk Dika 


Bukannya yang merasa terpanggil yang menoleh, 
melainkan orang yang tak bersangkutan. "Eyy panjul! Ais 
mana Ais? Bukan Ajo," geram Dika. 


Ajo tergelak. "Hahaha santai mas bro! Bentar gue panggilin 
ke belakang," ucap Ajo berlalu. 


Dika mengetuk-ngetuk kan meja layaknya gendang 
mengikuti alunan musik yang sudah berganti dari musik 
yang pertama. Tak lama setelahnya Ais keluar dengan 
Hoodie bagian depannya yang basah kuyup. 


Tadi saat Ais sedang mencuci gelas, tiba-tiba keran 
wastafelnya malah patah, sehingga air dari keran tersebut 
muncrat kemana-mana. Ini yang dinamakan otot baja tulang 
besi. Apa-apa yang di pegang selalu rusak 


Mulut Dika sudah gatal ingin men-julid-i temannya. "Abis 
mandi apa kebanjiran?" Tanyanya mengundang gelak tawa 
bagi semua orang yang ada disana. Ais menatap Dika 
sengit. Seolah berkata 'ayo gelud'. 


"Uwohh, congrats orang pintar!" Teriak Revia tiba-tiba. 


"Dukun dong," celetuk Manda tertawa terpingkal-pingkal, 
namun terhenti akibat tatapan membunuh Bryan, lantaran 
ia tertawa sampai mengangkat kakinya yang terkesan tidak 
sopan. 


"Anjirr! Bise tuh bise, orang pintar kan disebut dukun." 
Celetuk Refi menimpali. Refi berucap sambil memelintir 
keras jari-jari tangan Zacky, membuat sang empu merintih 
kesakitan. 


Refi menghempaskan kasar tangan Zacky. la berdiri 
kemudian duduk disamping Ghifa yang sedang bermain 
game di ponselnya. Refi malah mepet-mepet ingin ikutan 
bermain. la mengeluarkan ponselnya. "Mabar kuy!" 
Celetuknya setelah lama hening. 


Zacky menghampiri Refi menggeser duduk Refi ajar sedikit 
menjauh dari Ghifa, namun Refi tetap kekeh pada 
pendiriannya. la memutuskan untuk merajuk saja. 


Pasangan ini terlihat pas, lantaran yang satu sedikit childish 
sedangkan yang satunya lagi posessive. 


Refi tambah memepetkan tubuhnya agar bisa leluasa 
melihat Ghifa yang sedang bermain game di ponselnya. Ia 
juga ingin ikutan mabar seperti Ghifa, Dika dan juga Fauzan. 


"Ghifaaa, ikutan dongg," rengeknya membuat api cemburu 
yang bersarang pada diri Zacky langsung berkobar-kobar. 
"Ayo Fi." Jawab Ghifa melirik sekilas ke pasangan absurd itu. 


Zacky melirik Ghifa tajam. "Cewek gue!" Bentaknya 
menjatuhkan ponsel Ghifa. Ghifa menatap nanar pada 
ponselnya yang tertelungkup cantik di bawah sana. 


"Hapee gue! Anjir! Setan lo Zacky! Nggak mau tau ganti! 
Beli baru!" Histeris Ghifa mencak-mencak di tempat. 


Zacky menarik lembut tangan Refi mengajaknya 
mengasingkan diri mencari meja baru. Mengacuhkan Ghifa 
yang sedang mengamuk. Jelas saja, benda pipih persegi 
panjang itu sangat-sangat berarti baginya. Zacky menyuruh 
Refi duduk. Refi masih merengut. Ia menjambak rambut 
Zacky hingga sang empu menahan mati-matian teriaknya. 
Takutnya seperti tadi. Ngambek lagi! 


"Ihhh mau main game!" Erang Refi gemas sendiri, apa-apa 
selalu dilarang oleh Zacky. 


"Mau main game apa? Pou? Orang-orang itu nggak main itu. 
Kamu aja gamenya masih kayak bocah." 


"AAA MAU PUTUS!" teriak Refi terdengar oleh teman- 
temannya yang lain. Ais berkacak pinggang. Revia pun 
sama. Manda ingin mengikuti hal serupa tapi dilarang oleh 
Bryan dengan tatapan elangnya. Sehingga Manda memilih 
mengurungkan diri mengamati dari kejauhan. 


Ais dan Revia menghampiri keduanya, ia ingin menegur 
terutama Refi. "Sembarangan ngomong!" Semprot Ais. 


"Putus beneran nangis!" Hardik Revia menimpali. 


"Biarin! Gue mau putus!" Teriak Refi. Ais maju ia tampak 
merapalkan Kalimat sehingga mulutnya berkomat-kamit. 
Terakhir ia mengusapkan telapak tangannya ke seluruh 
wajah Refi. 


Refi memekik. "Asin woi!" Saat telapak tangan Ais mengenai 
bibirnya. 


Revia menepuk pundak Zacky. Zacky menoleh. "Udah kayak 
dukun beneran kan, ky?" Ejek Revia pada Ais. Mendapatkan 
pelototan tajam dari Ais. Revia langsung ngacir. 


"BEBEB TOLONGIN AQOH!" teriaknya berlari ke belakang 
Manda untuk berlindung diri. 


"SINTING!" Damprat Fauzan tepat sasaran. 


aaa 


Jarum jam sudah menunjukkan pukul setengah Sembilan 
malam. Kerjaan mereka sejak Satu jam terakhir kegiatan 
mereka hanya bermain Uno sambil sesekali bercanda. 


Teman-teman Refi sudah tau bagaimana tabiat Refi ketika 
bermain Uno. Seperti sekarang, kartunya yang masih 
terlihat banyak ia tukar dengan kartu milik Zacky yang 
sudah sedikit. Sehingga ujung-ujungnya Zacky juga yang 
mendapat sanksinya. Zacky pasrah, apapun demi Refi. 
Benar-benar bucin ya, sahabat! 


Teman-teman yang lain sudah pamit pulang dulu, mereka 
bilang rumah mereka jauh dari tempat nongkrong mereka 


saat ini, jadi karena takut kemalaman ya mereka pamit 
duluan saja. Sebelum pulang mereka tak lupa berterima 
kasih pada Ais juga menitip salam untuk ibu Ais. 


Pulang beriringan, tapi yang cowok-cowok disuruh 
mengantarkan yang cewek dulu oleh Fauzan. Yang lain 
mengangguk setuju. Alhasil yang tertinggal di sini hanya 
Sembilan orang termasuk Ajo. 


Beberapa menit berlalu, Manda dan yang lain juga sudah 
bosan bermain Uno saja sedari tadi. 


Ghifa menoleh ke arah Ais yang sedang asik memunguti 
kutu kucing yang biasa berkeliaran di sekitar sini. Yap! Ais 
memang pecinta kucing, di rumahnya saja ada sekitar 
Empat belas ekor kucing berbagai jenis termasuk anak- 
anaknya. 


"Gabut banget lo Kun! Sampe kutu kucing lo pingutin," 
celetuk Ghifa dengan panggilan hasil keisengan teman- 
temannya tadi. Dukun. 


"Suka-suka gue lah! Ribet amat!" Semburnya mantap. 


Refi dan Zacky yang mulanya memisahkan diri dari teman- 
temannya. Kembali bergabung lantaran di ujung sana 
banyak nyamuk. 


Ais sedikit mengangkat kucing berwarna kuning itu untuk 
memperbaiki posisinya yang sudah melorot. Refi yang 
berada di sebelahnya sontak memekik kaget. Ais terbahak 
melihat raut datar yang ditunjukkan Refi. 


"Gue mintak sesuatu boleh nggak, is?" Tanya Fauzan tanpa 
ekspresi. 


Ais berhenti sejenak memunguti kutu kucing tadi. Ia 
melepas kucing itu. "Apa?" 


"Bikinin gue susu jahe dong, kayaknya masuk angin deh." 


Ais mengangguk, lantas kakinya mengayun menuju dapur 
untuk mengecek apa ibunya ada menyimpan. Tapi tidak 
ada, habis. Ais keluar lagi. 


"Gue beli bentar ya, di warung depan." Tunjuk Ais dibalas 
anggukan dari Fauzan. 


Saat Ais ingin menyebrang, Ajo terlebih dahulu 
mencegatnya. "Biar gue aja, sekalian mau beli permen." 


"Permen apa permen?" Selidik Ais, yang sudah tau 
bagaimana sahabatnya ini. Ajo tergelak. "Biasalah, rokok," 
ucapnya santai kemudian berlalu dari hadapan Ais yang 
geleng-geleng kepala. Sahabat keras kepala! 


Ais duduk kembali ke tempat semula. "Ais, gue juga mau 
reguest deng," seru Manda di meja ujung sana. Ais 
menaikkan sebelah alisnya. 


"Bikinin tempe goreng dong." Ais menganga. 
"Gue bakwan dong." 

"Gue tape goreng dong." 

"Gue pisang goreng dong." 

"Gue Sukun goreng dong," sahut Dika ikut-ikutan. 


"Nahh yang dibilang Dika, cocok buat Ais. Ais-nya dukun 
makanannya Sukun," timpal Manda meledek. 


Sahut-sahutan dari temannya membuat Ais pusing sendiri. 
la menjambak kasar rambutnya sendiri, hingga beberapa 
helai ikut tercabut dari akarnya. 


"BIADAB! INI KEDAI KOPI! BUKAN TEMPAT ORANG JUALAN 
GORENGAN!" Teriaknya frustasi. Semua tergeletak. 


Kali ini giliran Bryan mengangkat tangannya. Ais bertanya 
sopan. Segan pula rasanya pada orang yang sudah menutup 
aibnya. 


"Gue es krim goreng dong, bikinin krispi ya!" Sahutnya 
sedikit berteriak. Ais memandang cengo. Ini yang tersisa di 
sini pada kemasukan atau gimana? 


"Nggak beres lo, kak!" Teriak Ais. Sedangkan Bryan? Ia 
sudah ngakak sendiri. 


"Gue baru sadar loh. Teko itu singkatan dari "Teman Kopi' 
Gue pikir dulu, pas baru-baru dibangun, Teko itu semacam 
cerek. Tempat ngisi air," ujar Manda mangut-manggut 
sendiri. 


"Keren 'kan emak gue?" 


"Ho'oh, tempatnya outdoor lagi. Jadi bebas nafas, nggak 
engap kayak tempat yang biasa gue kunjungin. Bau asap 
rokok," ujar Revia menimpali. 


aaa 


Hari sudah larut, Kedai kopi Ais pun baru ditutup. Refi sudah 
pulang beberapa menit yang lalu tentunya diantar oleh 
Zacky. 


Tadi fauzan menawarkan tumpangan kepada Revia yang 
kebetulan arah rumahnya sama. Tetapi Revia menolak, 


lantaran ia sudah menelpon papanya tadi. 


Yang lain juga sudah pulang ke rumah masing-masing. 
Sekarang yang tinggal di sana hanya Manda, Ais, Bryan dan 
Ajo. 


Seharusnya Manda dan Bryan sudah pulang juga, tetapi 
keduanya mengurungkan niat, keduanya menemani Ais dan 
menunggu sampai Ajo kembali setelah membeli bensin 
motornya yang sudah habis. 


Dari kejauhan tampak Aryo yang membawa motornya 
ngebut dan berhenti tepat di depan ketiga remaja itu. 
Manda dan Ais mengerutkan kening bingung. Sedangkan 
Bryan? Tetap pada muka tanpa ekspresinya. 


Aryo turun dari motornya menghampiri Manda. "Manda, Ais. 
Ada yang mau gue omongin." 


"Soal apa?" Tanya Ais cepat. 
"Rani," jawab Aryo tak kalah cepat. 


"Rani? Yang bunuh diri itu?" Tanya Manda kaget. Aryo 
mengangguk. la bersiap akan bercerita, namun suara datar 
Bryan membuatnya mengurungkan niat. 


"Besok aja, udah malem. Ada dua anak gadis orang." Bryan 
menarik tangan Manda agar naik ke mobilnya. 


Ais? Tentu saja Bryan meninggalkan Ais, saat melihat 
batang hidung Ajo berjalan cepat membawa jerigen berisi 
bensin yang ia cari sedari tadi. 


Aryo mengangguk. Kemudian pamit pulang saat Ajo sudah 
benar-benar di dekat Ais. 


Terima kasih 


Jaga kesehatan. 


